PONDOK PESANTREN 


Barokah Darurrohman 


SUKAWANGI — BEKASI -— JAWA BARAT 


Dr. H. Kurnari SoBanNDi, M.M. 


Khatib Kampung Saba Kota 


Seri Kumpur.aN Materi CERAMAH Agama IsLam 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA 


Seri Kumpulan Materi Ceramah Agama Islam 


Kurnali Sobandi, cet 1. Magelang: PKBM Ngudi Ilmu, 2015. 
14x 21 cm, 216 hlm. 


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
All Right reserved 


Editor: Maskur Rosyid 
Perancang Sampul: Taufik Maulana 


Cetakan I, 27 Januari 2015 
Diterbitkan Oleh: 


PKBM “Ngudi Ilmu” 
Jl. Kyai Sampir No. 3, Kalirejo, Salaman, Magelang, 56162 
Telp. 085714685441 


E-mail: ilmungudi@gmail.com 


KATA PENGANTAR 
Ren 


S eluruh puji dihaturkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta 
alam. Shalawat dan salam tercurahkan hanya kepada 
Rasulullah Muhammad SAW, nabi akhir zaman. Berkat 
karunia dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan 
buku kecil “KHOTIB KAMPUNG SABA KOTA: Seri 
Kumpulan Materi Ceramah Agama Islam,” sebagai 
kelanjutan dari buku “CATATAN KHATIB KAMPUNG: 
Kumpulan Ceramah agama Islam.” Buku kedua ini memuat 
kajian materi agama Islam lebih luas dengan tinjauan 
mulktidisiplin ilmu, dan komprehensif namun tetap ringan 
dibaca yang dikemas dalam bahasa komunikatif, dan gaya 
tulisan yang sistematis. 


Buku kecil ini hadir untuk melengkapi kekurangan 
buku-buku ceramah agama Islam yang komprehensif dan 
komunikatif. Buku ini disusun untuk membantu para penyeru 
agama Islam sebagai bahan menyampaikan khutbah, ceramah 
agama, taushiyah, kultum, dan atau semacamnya. 


Buku ini pasti masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini 
disebabkan keterbatasan penulis dalam memahami ajaran 
Islam, bahan bacaan yang dimiliki, kelemahan menuangkan 
gagasan ke dalam tulisan dan menyelaraskan teks ke dalam 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


konteks kehidupan yang nyata sekaligus. Kritik konstruktif 
untuk sebuah kesempurnaan buku ini sangat diharapkan. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang 
budiman dan akhirnya penulis senantiasa memohon kepada 
Allah SWT., semoga memberikan manfaat atas buku ini, 
Amin. 
Bekasi, 27 Januari 2015 
Penulis, 


Dr. H. Kurnali Sobandi, M.M. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


DAFTAR ISI 


Kata PEngatat kene naas iii 
IP Lag an AAA PAR AA AAN AAA AAA v 
KATA SAMBUTAN : Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 
Nahdlatul “Ulama (PBNU peosocice oma ix 
KATA SAMBUTAN : Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) 
eta ta tan Mn Na NP NE ANA AP xi 
KATA SAMBUTAN : Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Kementerian Agama Kabupaten Bekasi ........................... xiii 


SHAKIRA MEKAH (SHALAT, DZIKIR, DAN DO'A 
MENUJU KAMPUNG BERKAH) 


Awas Bahaya Orang yang Meninggalkan Shalat............. 3 
Ingin Hidup Berkah? Mari Shalat Berjama'ah................ 9 
Dzikir: Bisnis yang Tidak Pernah Bangkrut ................. 17 
Do'& Tolak Bali. oooooooocooomoki 23 
Kampung Berkah: Upaya Menuju Baldatun Thayibatun 
Wa.Rabbum Chotut saia ema anahbaa 31 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


VI 


KAMU SYAJAH (KEMULIAAN MUHARRAM, 


SYAWAL DAN DZUL HIJJAH) 

Muharram: Momentum Upaya Melakukan Kriktik 
Historis atas Islam Abu Thalib.co.oocoo@oo.oooomommmis 41 

Fitrah Idul Fitri Menuju Kepribadian Islam Ideal ....... 49 

Ibadah Haji: Tinjauan Mulktidisipliner .............. 53 

Haji: Bukti Hubungan Kuat antara Hati dan Kabah... 59 

Haji Sepatan Hayat mlam 65 


CINTA (CERITA INDAH TAULADAN ANDA) 


Romanuka Cinta Sang Idola omah 75 
Berkumpul Sejenak Bersama Keluarga Sang Idola....... 83 
Kedudukan Anak dalam Islam seenebs nan 89 
Jodoh Awet Hingga Ke Sutga senam 95 
Coet dan Ulek-Ulek Masuk Surga ...............ooo. 101 


AUDISI AWAJA (AMALIYAH DAN TRADISI AHLU 
SUNNAH WAL JAMA'AH) 


Siapakah Ahlu Sunnah Wal Jama ahem 110 
Maulid: Pembinaan Jam2ah Berkarakter Ahlu Sunnah Wal 
Jamaah (Aswaja) Manna 119 
Lima Keutamaan : Pada Malam Peringatan Maulid Nabi 
Mohamad Saw ema admlaniaa 125 
Peringatan Maulid: Upaya Merawat Ajaran Ahlu Sunnah 
Na ana ea aon 129 


Natal, Tahun Baru dan Maulid: Di antara toleransi dan 
Hati-Hati, Sukahati dan Mawas diri, serta Cinta Sejati 
Sampai Mati ons 127 
Cinta Rasul atau Gombal Sih? w..coooco.coooo.wo.oooooo 147 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


KALAM PREN (KAJIAN ISLAM KOMPREHENSIF) 


Sejenak Memahami (SAM Loo.Wo.ooooomua 157 
Islam dan Lingkungan Hidup: Manusia Khalifah Pelestari 
Lingkungan Hidup aan 167 
Islam dan Politik: Pemilu Upaya Mentaati Aturan 
Jane en Ba na Pa TA PA AA 175 
Islam dan Pendidikan: Sekolah di antara Perintah dan 
Ja Ala Nan Pa ANA NA RI 181 
Islam dan Kebangsaan: Kekuatan di antara Persatuan dan 
Kesatuan U Mat ena eta aa 187 
DARFAR BUS ILAKA se beserhn nii anna En 193 
TENTANG KHATIB KAMPUNG... .nnnnene nenen 197 
ENDORSMEN eeisirerisninn sn henna am ank 201 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


VI KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


KATA SAMBUTAN 


Dr. KH. MARSUDI SYUHUD, M.M. 
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul “Ulama (PBNU) 
Jakarta, 25 Januari 2015 


Na puji dipanjatkan kepada Allah Swt., shalawat dan 
salam dipersembahkan kepada Nabi Muhammad Saw, 


para keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. 


Saya menyambut baik penerbitan buku “Khatib Kampung 
Ke Kota: Seri Kumpulan Ceramah agama Islam,” kelanjutan 
dari buku “Catatan Khatib Kampung: Kumpulan Materi 
Ceramah Agama Islam” ini, serta tema-tema gagasan yang 
dituangkan di dalamnya. Buku ini merupakan pengembangan 
dari pokok-pokok uraian materi ceramah agama Islam 
sebelumnya ke arah kajian yang lebih luas, dan mendalam 
dengan berbagai tinjauan. Buku ini disusun untuk membantu 
para penyeru dan penggiat ajaran agama Islam sebagai salah 
satu rujukan di dalam menyampaikan khutbah, ceramah 
agama, taushiyah, kultum atau semacamnya yang berada di 
bawah naungan organisasi Islam seperti Nahdlatul “Ulama. 


Saya juga berharap para pembaca buku ini dapat 
mengambil manfaat sekaligus secara positif dan tepat di dalam 
pemahaman dan pemilihan materi ceramah. Hingga saat 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


ini, buku-buku yang memuat materi ceramah agama Islam 
yang aktual, faktual, dan kontemporer masih dirasa kurang. 
Sehingga hal ini merupakan salah satu penyebab minimnya 
komunikasi antara penceramah dan umatnya. Akibatnya, 
peningkatan kompetensi ajaran agama Islam dan praktik 
keagamaan umat Islam belum tercapai secara maksimal. 


Buku ini dibahas dan dikemas secara apik dan 
menarik dengan bahasa yang mudah dicerna dan mudah 
dipahami, sehingga pembaca dapat memperkaya khasanah 
pengetahuannya melalui tulisan-tulisan Saudara Dr. H. 


Kurnali Sobandi, M.M. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


KATA SAMBUTAN 


KH. ROHIMUDIN NAWAWI 
(Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Bekasi ) 
Bekasi, 14 April 2015 


egala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. 

Shalawat dan salam tercurahkan untuk Nabi Besar kita, 
Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan para 
pengikutnya hingga hari kiamat kelak. 


Mememberikan pencerahan terhadap umat adalah 
bukan monopoli seseorang dari kaum, etnis, atau golongan 
umat tertentu saja, seperti halnya golongan masyarakat 
perkotaan, atau masyarakat yang maju dalam peradaban. 
Namun demikian selama seseorang memiliki kapabilitas yang 
memadai di dalam keilmuan dan keshalihan, maka ia memiliki 
hak dan kewajiban sama untuk ambil bagian dalam kafilah 
da”wah Islamiyah, sekalipun seseorang tersebut berasal dari 
kampung, daerah yang belum pesat peradaban. Sejarah telah 
membuktikan bahwa para ulama terdahulu telah membangun 
basis dawah dan pendidikannya dari kampong dan bahkan 
tetap berkiprah di kampung. 


Buku ini menyapa pembaca dengan bahasa “Khatib 
Kampung Saba Kota: Seri Kumpulan Materi Agama Islam.” 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


XI 


XII 


Namun demikian, saya menilai isi buku ini bukan hanya 
diperuntukkan bagi masyarakat kampung saja, tetapi sesuai 
dengan karakter Islam sebagai rahmatan lil alamin, buku ini 
menelusuri ke dalam semua kehidupan lapisan masyarakat. 
Buku yang dikemas dalam 5 (lima) tema dan 25 judul materi 
ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang memadai 
bagi pembaca baik terkait “amaliyah islamiyah, momen 
penting hari besar Islam, keluarga Islam, dan isu-isu aktual 
seperti Islam dan lingkungan hidup, politik, pendidikan dan 
wawasan kebangsaan. Semantara tema tentang kajian ahlu 
sunnah wal jamaah adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan 
dari gengaman penulis sebagai akibat dari pengaruh perjalanan 
hidup, pendidikan dan pergumulannya dengan kalangan 
kultur dan struktur organisasi Nahdlatul “Ulama (NU). 


Membaca keseluruhan buku ini, seolah bukan lahir 
dari rahim orang kampung yang berpikir sangat sederhana 
dan bersahaja”, namun sebaliknya ide-ide dan gagasannya 
mencerminkan kemajuan berpikir yang komprehensif, aktual, 
dan kritis sebagaimana wawasan berpikir orang-orang kota. 
Faktanya, penulis adalah orang kampung dan bahkan masih 
tinggal di kampung (asal daerah di kampung Karasak Cilamaya 
Kulon Karawang dan tempat tinggal saat ini adalah kampung 
Bulaktemu Desa Sukabudi Kec. Sukawangi Kab. Bekasi), 
sejatinya dapat memberikan pandangandan wawasan yang 
bersih belum terkontaminasi dengan berbagai kepentingan 
dan budaya kotor yang menyakiti masyarakat perkotaan pada 
umumnya. 


Semoga buku ini bias menjadi pemantik bagi masyarakat 
lainnya, wargakampongkhususnya, untuk dapatmengabadikan 
ilmunya dalam deretan kata-kata yang dikemas dalam buku, 
sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


KATA SAMBUTAN 


Dr. H. EDI SUHADI, M.Pd. 
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi) 
Bekasi, 20 April 2015 


Ps dan syukur harus tetap terpelihara dan terjaga oleh 
para hambanya yang senantiasa mengharapkan tambahan 
anugrah-Nya, begitu juga sholawat serta salam, senantiasa 
disampaikan kepada penerang alam pembuka jalan kebenaran 
serta keadilan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi 


akhir zaman. 


Saya menyambut baik atas kehadiran buku ”"KHOTIB 
KAMPUNG SABA KOTA” yang disusun oleh sdr Dr. H. 
Kurnali Sobandi, M.M. sebagai seorang guru agama pada 
madrasah Tsanawiyah Kantor Kementerian Agama kab. Bekasi. 
Kehadiran buku ini tentunya sangat baik sebagai salah satu 
sumber bacaan para pendidik agama Islam, dan mahasiswa 
yang hendak mendalami ilmu agama, karena isinya banyak 
membuka mata dan telinga atas realitas pengalaman penulis 
dalam berdawah, sehingga dapat membantu pemahaman 
para guru dan mahasiswa yang ingin mencoba mengikuti 
jejaknya. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


XI 


XIV 


Buku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana mudah 
dicerna dan mempunyai sistematika yang baik, sehingga 
dapat memudahkan para pembaca untuk memahaminya. 
Oleh karenanya kami ucapkan selamat kepada penulis mudah 
mudahan dapat berkarya terus dan menghasilkan yang lebih 
baik serta bermanfaat. Amin. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Shakira Mekah 


(Shalat, Dzikir, Dan Do'a Menuju Kampung Berkah) 


YA 
Vh 
Awas Bahaya Merunggalkan 
Shalat !!! 


A. KEDUDUKAN SHALAT 
Islam agama yang diridhai oleh Allah, 


Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah 
hanyalah Islam.“ (O.S. Ali Imran: 19) 


Islam agama yang sempurna. Sebagaimana firman allah 


SWT dalam 9.S. Al-Maidah, ayat 3: 


SI bah Ga IE ma NN KANG NN 
Es adayi 
Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 


agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 
telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.” 


Islam agamaadalah rahmatbagiseluruh alam. Sebagaimana 


firman Allah SWT dalam O.S. Al- Anbiya, ayat 107: 
GA el AK Y! asi C3 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (O.S. Al-Anbiya: 
107) 


Telah diberitakan oleh Allah yang Maha Sempurna melalui 
nabi pilihan-Nya, sesungguhnya semua makhluk diciptakan 
hanya untuk menyembah-Nya 


AD GI DN ITA aa re 


Artinya: “...dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (O.S. Al- 
Dzariyat: 56) 


Di antara ibadah yang perintahkan adalah ibadah shalat. 
Kedudukan shalat tidak dapat disamakan di antara ibadah- 
ibadah lainnya. Karena shalat adalah 


1. Pilar penyangga agama, shalat adalah tiangnya agama 
sebagaimana hadits Rasulullah SAW: 


Pn LEG San ga (B1 ASET 3 gate SI 
ASIA ola). 


Artinya : Sholat itu adalah tiang agama. Barangsiapa 
menegakkan sholat, maka sesungguhnya dia telah 
menegakkan agama. Dan barangsiapa meninggalkan 
sholat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agama. 
(H.R. Al-Darugutni). 


2. Ibadah yang pertama kali diwajibkan pada malam isra 
mi'raj dan tanpa perantara. Sebagaimana hadits: 


JB Ha Mba Hai Ip: TI DJI oo el Je en 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Pi 3 4 2. 2 2 3 
KP Gaga FE Olah ea Opam dg Gal 


G3 


gal Meat ut ole NI s3 Ja sa, 
Artinya: Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Diwajibkan 
shalat itu pada Nabi SAW pada malam Isra, lima puluh 
kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi lima kali, 
kemudian Nabi dipanggil, “Ya Muhammad, sesungguhnya 
tidak diganti (diubah) ketetapan itu di sisi-Ku. Dan 
sesungguhnya lima kali itu sama dengan lima puluh 
kali” IHR. Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi 
menshahihkannya|. 


3. Shalat juga wasiat terakhir Rasulullah Saw” Al-Shalah .. 
al-Shalah... al-shalah. Ummu Salamah radhiyallahu anha 
mengatakan bahwa di antara wasiat terakhir Rasulullah 
shallallahu “alaihi wa sallam, 


3 $ 2 Lean Bau 
SL EX 5 03 NI SNI 


Artinya: Jagalah shalat, jagalah shalat dan budak-budak 
kalian” (HR. Ahmad). 


4. Shalat adalah kalimat yang pertama diucapkan nabi Isa As 
ketika digendongan: 


LI, PU gen ea Lgi bata da3 
4 323 

BD C— Cam 

Artinya: “dan Dia menjadikan aku seorangyang diberkati di 
mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku 


(mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku 
hidup” (OS. Maryam: 31) 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


5. Shalatadalah hal terakhir yang akan hilang dari dari agama. 
Jika shalat telah hilang maka musnahlah agama secara 
keseluruhan. Dari Abu Umamah Al Bahili, ia berkata, 
Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 

s G .. ? B1 283 

An 

PN Gaga SE let Sei Ag 

Artinya: “Tali ikatan Islam akan putus seutas demi 

seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali 


berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukumnya, 
dan yang terakhir adalah shalat.” (HR. Ahmad). 


B. KEBAIKAN MENDIRIKAN SHALAT 


Shalat memiliki kedudukan yang istimewa dalam agama 
Islam. Barang siapa yang mendirikan shalat akan mendapatkan 
banyak kemuliaan, di antaranya, 


1. Shalat menempatkan pelakunya menjadi makhluk yang 
baik 
Shalat penyebab rizgi yang tidak diduga datangnya 


3. Tempat sujud shalat menjadi saksi dihari kiamat. Di 
dalam sebuah hadits disebutkan, 


IE ian) “dng dala Al Jae ATI 5 
Je « abi 255 16 ce WAT SO » JB 
Siap IE JA lea jias Kiri 


1 


Tsib 


FG Pama 


(133 Lag 2 2 ua Lia ss M1 JENSS JE Jas 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


WE oi JE IG NIS 


Artinya: Di riwayatkan oleh Abu Hurairoh, beliau berkata, 
“Rasulullah pernah membaca ayat, Pada hari itu bumi 
menceritakan beritanya.” lalu bersabda, “Tahukah kalian 
apa berita-beritanya?” Para shohabat menjawab, “Allah 
dan Rosul-Nya yang lebih tahu.” Beliau melanjutkan, 
“Berita-beritanya adalah bumi akan bersaksi terhadap 
setiap hamba atau umat atas apa yang mereka kerjakan 
di atasnya, dengan berkata, “Dia telah berbuat ini dan 
itu pada hari ini dan ini. Itulah berita-berita yang akan 
disampaikan oleh bumi.” (Sunan at-Tirmidz, hadits 
nomor 2616, dan Abu Isa mengomentari, “Ini hadits hasan 
gharib”) 

4. Pelaku shalat diberikan cahaya dan pembimbing di 
akhirat 

5. Shalat mencegah penyakit psikologis seperti cemas, sedih, 
dan lainnya 


C. BAHAYA MENINGGALKAN SHALAT 


1. Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa 
udzur sampai batas waktu habis maka ia kafir, Rasulullah 
saw bersabda 

2. Tidak akan memperoleh cahaya pada hari kiamat, akan 
dikumpulkan dengan garun, firaun, haman dan ubai 
bin khalaf. Dari Abdullah bin Amr bin Al “Ash, Nabi 
shallallahu alaihi wa sallam pernah menceritakan tentang 
shalat pada suatu hari di mana beliau bersabda, 


0 te. “.. an Aneka Tera AAA » 1- Kap 0 
BSA AI ag KA A33 56 Ula DI SE de Sale da 
£ SL at Lo AS Aas Pi 2£..I .lz 
Op R5 Kala! A33 063 ILY, Op Ng Sp DG Lala 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Pi Bai SA 

HS ah Okta Ops 

Artinya: “Siapa yang menjaga shalat, maka ia akan 
mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari 
kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak 
mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak. 
Nantinya di hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama 


Oorun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Kholap” (HR. 
Ahmad) 


Ibnu al-Gayyim memperjelas alasan orang 
meninggalkan shalat karena: 


a. sibuk mengurus jabatannya akan disatukan dengan 
firaun 


b. sibuk mengurus harta kekayaannya disatukan dengan 
Oarun 


c. sibuk mengurus urusan kerjaan dikumpulkan dengan 
Haman 


d. bimbang karena urusan bisnis dikumpulkan dengan 


Ubai bin Khalaf 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


/ 
Y 
Ingin Hidup Berkah? 
Mari Shalat Berjama 'ah! 


A. MUOADDIMAH 


slam adalah agama yang penuh toleransi, penuh kebajikan 
dan bertabur rahmat. Di antara simbol kompleksitas agama 
tersebut adalah shalat jama'ah. 


Di sisi lain shalat jama'ah menjadi sarana memperkokoh 
persaudaraan sesama muslim, saling mengenal antara sesama 
muslim, dan saling mengetahui kondisi masing-masing. 


Shalat jamaah menjadi cermin kental kehidupan 
Muslimin. Kerenggangan hubungan sesama muslim bisa 
terlihat dari sepinya masjid. 


Secara fungsional, shalat jama'ah bisa mewakili sebuah 
sistem pemerintahan mini dalam masyarakat Islam. Seorang 
imam dikatakan pemimpin skala kecil, namun mempunyai 
peran yang amat esensial. Para mamum dapat diibaratkan 
anggota-anggota masyarakat yang harus mengikuti seluruh 
perintah imam dalam batas yang telah ditetapkan syariat. 


Shalat jamzah yang dilaksanakan secara baik dan benar 
menurut tuntunan Rasulullah SAW, pasti akan terefleksikan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem dan tatanan 
nilai yang hebat. 


B. HIDUP BAHAGIA DAN BERKAH DAMBAAN 
SEMUA ORANG 


Hidup bahagia adalah hidup yang berhati lapang, hati 
yang bahagia dan hilangnya pusing adalah dambaan setiap 
orang. Hati yang tenang akan mewujudkan kehidupan yang 
enak (baik). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajar 
27-28. 


AA AP Pa STAIN ST ma pare 2 aa age 
Doi beban) ani MAAN AI ek 
Artinya: “Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu 


dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.” (OS. Al-Fajr: 27- 
28) 


Juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW. 
bad Dilaad 1519 A8 dub! Telao Cenlao 15 Ratas dadi BO 
All 2g VI AS ad 


Artinya: “Sesungguhnya pada jasad ada segumpal daging 
apabila baik maka seluruh badan akan baik dan apabila rusak 
maka akan rusak seluruhbadan, ingatlah secumpal darah itu 


adalah hati.” 


C. SEBAB-SEBAB HIDUP BAHAGIA 


Untuk mencapai kebahagiaan hidup tentu ada sebab- 
sebabnya baik sebab agama, tabiat maupun amal perbuatan. 
Semua sebab hanya dimiliki oleh orang mu'min. di antara 


sebab itu adalah Iman kepada Allah. Sebagaimana firman 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Allah SWT surat Al-Hadid 28 


213 2 LI Png 2... (cz G2 3 Ian 3 Ie. 2 8 
vs oi A53 Alya Lgal53 A0 15851 Iganls cedll 


He 


naa, 5 HE ea Pr Ka “ 5 Tg 
Dgit Wp 23329 Ag Ungisas Da3 HI Jak sanam) 
8g 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman (kepada para 
rosul), bertagwalah kepada Allah dan berimanlahKepada 
asulnya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya dua bagian 
dan menjadikan untukmu cahaya dengan cahaya itu kamu 
dapat berjalan dan dia mengampuni kamu, dan Allah maha 
pengampun lagi maha penyayang.” (OS. Al-Hadid: 28) 


Sebagaimana firman Allah 9.S. At-Tholag 4 


2e Gg 


OI api BA JET Fo 


Artinya: “Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah 
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan 


Dalam urusannya.” (O.S. At-Thalag: 4) 


Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dzariyat 22 
dan 58: 


ma IL ba, Tart 2 
Dae Ujian LI 3 
Artinya: “dan langit terdapat (sebab-sebab) rigzimu dan 


terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.” (OS. Adz- 
Dzariyat: 22). 


ad 


Dodi SAI 33 BII 5 za al u! 


Artinya: “Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang 
mempunyai kekuatan yang kokoh.” (O.S. Adz-Dzariyat: 58) 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


11 


1. Shalat Jami'ah, Dan Menuntut Ilmu Penyebab Hidup 
Bahagia 
Di antara yang menyebabkan hidup bahagia adalah sibuk 
dengan shalat jama'ah, mendalami ilmu-ilmu agama, dan 
ilmu pengetahuan umum. 


Sebagsimanaabida Rasilailah saw. 
JA mangkal Kilo pal pelat ABDI Ja ya 
aya yag JI oya Gi tel Ran Jas AM ola 4 alis 
aa ANN SAS pdl Jo pegat ca Janur 
Wr Ogan de EPL yak Bend jg ora 


Artinya: »Rasulullah saw. bersabda: barangsiapa yang shalat 
dengan berjamaah dan duduk di majlis ilmu mendengarkan 
kalamullah dan mengamalkannya maka Allah memberikan 
kepadanya 6 (enam) perkara Rigzki yang halal, selamat 
dari siksa gubur, diberikan buku catatan amal dari arah 
tangan kanan lewat shirat (jembatan) seperti kilat yang 
menyambar, dikumpulkan bersama para naabi dan Allah akan 
membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari 
intan warna merah dan memiliki 40 (empat puluh) pintu. « 


Juga sebagaimana sabda Rasulullah saw. 
mami Enam ya AS 9 AL Al ola all yo 3 di Ya 


Artinya: “Barangsiapa yang mendalami agama Allah maka 
Allah akan mencukupinya Dengan menghilangkan pusing dan 
memberikan rizgi dari yang tidak disangka-sangka.” 


2. Melaksanakan Perintah Allah dan Menjauhi 
Larangannya Penyebab Hidup Bahagia 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya 
penyebab hidup bahagia adalah dengan melaksanakan perintah 
Allah dan menjauhi larangan-Nya sebagaimana firman Allah. 
Sebagaimana dalam OS. Al-Arraf ayat 96: 


MAA Ga male lental yap Ijals Cejall Jal Ol 33 


DSA Lag menla Ipa S3 P3, 
Artinya: — Jikalau  Sekiranya penduduk negeri-negeri 
beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan 
kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka 
disebabkan perbuatannya.” 

3. Meninggalkan Dosa Penyebab Bahagia 


Bahasa Arab menyebut dosa dengan kalimat 


Pa in AS In Ke nyang 
Imam Syamsudin Muhammad bin Usman Al- Dzahaby 
dalam kitab Al-Kabair mengartikan dosa sbb : 


2! Saka! 0 AN Adly (ASIN 3 Agya AU Ka la 


Artinya: »Sesuatu pekerjaan (perbuatan atau perkataan) yang 
dilarang oleh Allah dalam Al-Our'an, oleh Rasulullah dalam 
As-Sunnah dan oleh Ulama Salafusshalihin dalam Atsarnya.” 


Dosa besar (kabair/ #5) adalah sesuatu perbuatan yang 
dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-OGur'an, Sunnah 


dan asar para salafushalihin. 


Sebagaimana sabda Rasulullah saw. ts! Al late 
“Jauhilah olehmu 7 (tujuh) amalan yang menghapus pahala.” 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


4. Meninggalkan Shalat Jama'ah Dan Jum'at Terus 
Menerus Termasuk Dosa Besar 


Bahkan menurut Ibnu Abbas ada 70 macam dosa besar 
sebagaimana yang ditulis dalam Kitab Al-Kabair karangan 
Imam Syamsudin Al-Dzahaby. Di antara dosa besar yang ke 
65 dalam Kitab Al-Kabair karangan Imam Syamsudin Al- 
Dzahaby hal 201 adalah meninggalkan shalat jama'ah, shalat 
sendiri tanpa udzur. 


Sen sabda Rasulullah SAW: 


Ml ed 5 AF 3 LL AT 0 


j3L ai 23 


Artinya: “Sungguh, aku berkeinginan untuk memerintahkan 
agar shalat ditegakkan, lalu aku perintahkan seorang untuk 
mengimami manusia. Kemudian pergi bersamaku beberapa 
orang sambil membawa seikat kayu bakar menuju rumah 
orang-orang yang tidak menghadiri shalat berjamaah, lalu aku 
bakar rumahrumah mereka dengan api.” (HR. Ibnu Majah). 


Demikian pula dosa besar yang ke 66 hal 202 adalah terus 
menerus meninggalkan shalat Jum'at, shalat jama'ah tanpa 
udzur (alasan syar'i). 


Dalil wajibnya shalat Jum'at sebagaimana firman allah 


SWT: 


& P3 
- To 35. 


Kan ea BU 3 IS) Ha al RT 


- 


A3 bks HS Ol SIS SUS Papa HIPI Sl 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk 
menunaikan shalat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada 
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu 
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (O.S. Al-Jumuah: 
9) 


Demikan pula sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
ads Je Al Dangp Ea ESEK Sea 
Artinya: “Siapa yang meninggalkan jumatan 3 kali, bukan 


karena darurat, Allah akan mengunci hatinya.” (HR. Ibnu 
Majah). 


Dalam hadis Nabi saw disebutkan: 
pe dp dll oke ab Jp 2g SN AA ag Sl lb ye 
IE Aa IL Ed Ah F bi Cah Ge il IE 
(SE, daglogal ol) JI 33 85123 Tah Ie 
Artinya: Dari Tharig bin Syihab RA., berkarta, "sesungguhnya 
Rasulullah saw. Bersabda: jumat itu hak yang harus dikerjakan 


oleh tiap-rtiap orang Islam dengan berjamaah bersama-sama, 


kecuali bagi empat golongan yaitu hamba sahaya, perempuan, 
anak-anak dan orang sakit”. (HR. Abu Daud dan Hakim). 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


16 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


1 
Daikin: 
Biania Yang Jidak Pernah Bangkrut 


A. MUOGADDIMAH 
A Ilah memberikan keistimewaan pada manusia dari 


akhluk lain sebuah kenikmatan berbicara, dengan 
menjadikan alat bicaranya adalah mulut (lisan). Mulut (lisan) 


adalah sebuah kenikmatan yang dapat digunakan untuk 
kebaikan dan keburukan. 


Barang siapa yang menggunakan kenikmatan mulut 
(lisan) untuk kebaikan maka akan mendatangkan kebahagiaan 
dunia, dan ketinggian derajat di surga. Tapi barang siapa yang 
menggunakan kenikmatan mulut (lisan) untuk keburukan 
maka akan mendatangkan kehancuran dunia dan akhirat. 


Pekerjaan yang paling utama setelah membaca Al-Gur'an 


adalah dzikrullah (mengingat Allah) 


B. KEUTAMAAN DZIKRULLAH (MENGINGAT ALLAH) 


Banyak keterangan baik dari Al-Guran maupun Al- 
Sunnah, yaitu dengan firman Allah: 


3 A 3 Sae 2 22 32 22 
Dok Td 193 (SSI Ga 36 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


17 


Artinya: “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya 
aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, 
dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.” (OS. Al- 
Bagarah: 152) 


Banyak hadits yang menjelaskan keutamaan Dzikrullah 
(mengingat Allah) di antaranya 


3 led KS ate Lily, SLEI 4& SASI VI sale JE 
MUD Bes 3 JG 5 Silet yan lela ka Kue 

(Sisil) 
Artinya: “Rasulullah saw — bersabda bukankah aku 
memberitahukanmu amalan yang paling baik, dan paling 
bersih di sisi Tuhanmu, amalan yang dapat meninggikan 
derajatmu, amalan yang lebih baik bagimu daripada bertemu 
dengan musuhmu dan kamu saling menyerang? Para sahabat 


menjawab Ya. Rosulullah bersabda dzikrullah (ingat kepada 
Allah)” (H.R. Tuirmudzi) 


Begitupun Rosulullah menegaskan : 


9 ') 3 P 5 Pa nd -' 2 SG 34 
wa AI JA PT Ga 3 Pan Jia 
Artinya: “Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan 


orang yang tidak mengingat Allah adalah perumpamaan orang 
hidup dan orang mati. (H.R. Bukhari) 


C. PAHALA DZIKRULLAH 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Amal shaleh yang dilakukan akan dilipatgandakan 
pahalanya seperti halnya membaca Al-Guran pun 
dilipatgandakan pahala membacanya, hal ini didasarkan 2 
(dua) alasan: 


Pertama: Karena mengandung sisi iman, ikhlas, cinta 
pada Allah dan amal-amal lain yang mengikutinya yang 
terpatri dalam hati. Sebagaimana firman Allah SWT O.S Al- 
Ahzab, ayat 41: 


Kesan dn yan du 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan 


menyebut Nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. “ 
(OS. Al-Ahzaab: 41). 


Kedua: Karena mengandungan renungan hati, suburnya 
gerak hati dengan menyebut Allah jadi tidak hanya unsur 
lisan tapi dzikrullah pun melibatkan unsur hati. 


Sebagaimana sabda Rasulullah saw. 
Soal Di Kya il Gal Blak Jalil S3 3 palo JB 
Al Jaw 3 


Artinya: “Rasulullah saw bersabda: Dzikrullah (mengingat 
Allah) di pagi hari dan sore lebih utama dari berperang di jalan 
Allah SWT.” 


D. FAEDAH DZIKRULLAH 


Dzikir bagi hati laksana air bagi ikan, bagaimana apabila 
ikan dijauhkan dari air? Begitupun hati apabila dijauhkan dari 
dzikir akan mati. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


20 


Banyak faidah dzikir di antaranya adalah 


Menimbulkan kecintaan dan kedekatan pada Allah 
dan membantu mendorong taat kepada Allah SWT 
Sebagaimana sabda Rosulullah SAW 


AI Pa Sy dl S3 AI Le: pala JE 


Artinya: “Rasulullah SAW bersabda tanda cinta kepada 
Allah adalah cinta menyebut-Nya (dzikrullah) dan 


tanda benci kepada Allah adalah benci menyebut-Nya 
(dzikrullah).” 


Menghilangkan perasaan pusing dan gundah gulana hati, 
menimbulkan kegembiraan, menjadikan hati hidup, kuat 


dan bersih sebagaimana sabda Rosulullah SAW. 
Ga SA Jae dta FT pd JALAN ya AS 5 pal JB 


Hi Ka ya Sio ep PF 
Artinya: “Rasulullah SAW bersabda perbanyaklah membaca 
Istigfar, karena barang siapa yang memperbanyak istigfar 
maka Allah akan jadikan perasaan pusing, gundah gulana 
menjadi hilang dan Allah akan memberikan rizgi yang 
tidak disangka-sangka datang.” 


Menutup hati yang bolong tidak lain dengan dzikrullah, 
hati yang keras tidak dapat diluluhkan dan dilembutkan 
kecuali dengan Dzikrillah. 


Sebagaimana firman Allah SWT 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Artinya: “Ingatlah dengan mengingat Allah (Dzikrullah) 
hati-hati akan menjadi tenang”. 


4. Menjadi penguat dan obat hati, tidak ada sesuatu pun 
yang dapat membandingi dzikrullah. 


Sebagaimana Firman Allah SWT surat Al-Isra 82 
I) Irak Ang V3 Den A3 Mit ja L Ola Ga OF 


Artinya: “Dan kami turunkan dari Al-Guran sesuatu 
yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang 
beriman dan Al-uran itu tidaklah menambah kepada 
orang-orang yang zalim selain kerugian.” (O.S. Al-Isra: 82) 


5. Sedikit/kurang dzikir pertanda kemunafikan dan banyak 
dzikir pertanda kekuatan iman dan cinta yang nyata 
karena barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia 
banyak menyebut namanya. 


Sebagaimana firman Allah dalam hadits Gudsi: 

GA OB GS IN Ama la 3 Gas UB 2 Ul: sale JB 
PTE BBS Ola gk S3 Am 

leh Ad ea da JL 3 Ola eka 
Artinya: “Aku tergantung prasangka hambaku paduku, 
dan aku akan beserta dia apabila ia meningatku, apabila 
ia mengingatku di hatinya maka aku mengingatnya dalam 
hatiku apabila ia mengintku di suatu tempat maka aku 


mengingatnya di tempat yang lebih baik, apabila ia mendekat 
pada satu jengkel maka aku mendekatinya satu hasta.” 


6. Apabila seseorang mengingat Allah di waktu longgar maka 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


22 


3: 


Ta 


Allah mengingatnya di waktu keadaan sempit terutama 
ketika sakaratul maut. 


Selamat dari siksaan Allah, turunnya ketenangan, 
dipenuhi rahmat dan dibacakan ampunan oleh para 
malaikat 

Ibadah yang paling ringan tapi utama dan termasuk 
tanaman surga 

Orang yang mengingat Allah diselimuti kewibawaan, 
mendatangkan kenikmatan dan wajah yang berseri-seri. 


. Wajib mendapat ampunan Allah dan para malaikat-Nya 


juga Allah bangga terhadap orang-orang yang berdzikir. 


. Ahli Ibadah yang paling utama adalah orang yang banyak 


dzikir, dan orang yang paling utama diantara orang yang 
berperasa adalah orang yang perasa sambil berdzikir. 


Memudahkan urusan yang susah, meringankan yang 
berat, mendatangkan rizgi dan menyehatkan badan. 


Menolak setan, menghancurkan dan tidak 
menghiraukannya. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


/ 
Y 
Do'a Jolah Bala: 
Menuju Baldatun Jhayibatun Wa Rabbun 
Ghafunr 


A. MUOADDIMAH 


oa di dalam gramatikal B. Arab adalah termasuk f'il amar 

(kata kerja menunjukkan perintah). Amar (perintah) 
dibedakan ke dalam dua jenis, apabila perintah atasan kepada 
bawahan makan disebut perintah. Sedangkan amar (perintah) 
dari bawahan kepada atasan disebut permohonan. Perintah 
makhluk (bawahan) kepada Allah (atasan) disebut do'a atau 
permohonan. Sebagaimana firman Allah SWT, 


5 Pn 23 
23 Sada Haa Gs 5 J63 
£ 3 Pata - 33 - rd ui 
Opi Ae Oia gate 
Artinya: “Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, 
niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang- 


orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan 
masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”. 


Do'a yang dipanjatkan dikategorikan ke dalam 2 (dua) 
macam, yaitu: 


1. Permohonan/doa untuk mendapatkan sesuatu yang 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


24 


disenangi. Sepanjang pengetahuan Kami tidak ada nama 

khusus untuk do'a jenis ini. 

2. Permohonan/do'a agar terhindar dari sesuatu yang 
tidak disenagi atau bahaya. Menurut istilah umum yang 
berkembang diistilahkan dengan do'a tolak bala. 

Karena sama-sama do'a, dan sama-sama permohonan dari 
bawahan kepada atasan, sama-sama pelakunya (subyeknya) 
adalah Makhluk manusia, dan obyeknya Khalig (Allah), maka 
akan dikupas walau tidak tuntas seputar “Do'a Tolak Bala.” 


B. PENGERTIAN DO'A TOLAK BALA 

Do'a adalah berasal dari bahasa Arab yaitu ss menurut 
Mahmud Yunus dalam Kamus Arab-Indonesia, do'a artinya 
permohonan, atau permintaan. Sedangkan me nurut Imam 
Ahmad bin Muhammad Ali Al-Fayoumy dalam Mishbah al- 
Munir Mu'jam 'Araby Araby, kata do'a sebagaimana kalimat 


Ora sis (3 Kenya Slide AN sdg oles ogsal All Cogsa 
Pen 


Artinya: “Aku berdoa kepada Allah, Aku memohon kepadaNya, 


Aku mendekatkan diridan menyenangiNya dengan permintaan 
akan sesuatu yang baik dari-Nya.” 


Permohonan atau do'a yang dipanjatkan dari makhluk 
(manusia) kepada Sang Pencipta (Allah SWT) adalah sesuatu 
yang baik dan disenangi baik saat ini, masa yang akan datang, 


di dunia bahkan di akhirat kelak, baik untuk dirinya atau 


orang lain. 


Sebaliknya do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT 


adalah agar manusia terhindar dari sesuatu yang tidak baik 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


atau bahaya baik saat sekarang maupun masa akan datang, 
baik di dunia maupun di akhirat, untuk dirinya juga untuk 
orang lain. 


Sedangkan bala (26), secara etimologi juga derivasi dari 
kata: X3 D6 Menurut Imam Ahmad bin Muhammad Ali 
Al-Fayoumy dalam Mishbah al-Munir Mu'jam 'Araby Araby 
memiliki arti cobaan, ujian sebagaimana kalimat diucapkan: 


dg No AMI 
Artinya: “Allah mencobanya dengan kebaikan dan kejelekan. 


Sedangkan menurut Abu Zaid bahwa »4 satu wazan (bentuk) 
dengan kata ts memiliki makna Ski 4 Suf sill 4! artinya 
Gundah, pusing, stress, yang dimbul dari dalam jiwa kita. 

Bala (S4) yang berarti cobaan, ujian adalah banyak 
macamnya. Di antara macam bala adalah: 

Ll, Hujan angin, hujan deras, dan hujan salju. 

2. Al, Naiknya Harga kebutuhan hidup sehari-hari, inflasi, 
naiknya Dollar atau mata uang asing dari Rupiah. 

3. OsWJl , Mati karena penyakit menular. 

4. sbgjl, Penyakit yang menular kepada masyarakat umum 

(wabah penyakit) 

5. yes, Sakit keadaan tidak sehat. 


Di dalam Al-Guran terdapat beberapa term tentang 
bentuk-bentuk bencana alam yang pernah menimpa umat 
masa lalu, di antaranya: 


1. Rajfah dalam O.S Al-Araf: 78 
Ina ALI Gn Aan JT AAS 
Artinya: “Karena itu mereka ditimpa gempa, Maka jadilah 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


26 


mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat 
tinggal mereka.” 


Sho'igah dalam 9.S Fusilat: 17 


Pa Nan 


HAL CI Is Mall Pan nh 3 


(3 Tana 156 Uu op id Aha 


Artinya: “Dan Adapun kaum Tsamud, Maka mereka telah 
Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta 
(kesesatan) daripada petunjuk, Maka mereka disambar 
petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah 
mereka kerjakan.” 


Shoyhah dalam 9.S Al-Hud: 67 
D er Aa PA RAIN PA Sean Op 


Artinya: “Dan satu suara keras yang mengguntur 
menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati 
bergelimpangan di rumahnya.” 


Zalzalah dalam 9.S Al-Zalzalah: 1 
SBU Ga 33 | 


Artinya: “Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan 
(yang dahsyat).” 


Bumi terbalik dalam @9.S Al-Hud: 82 
un dot Lee Urlaal, Lelala Uggke Wap Gal Lala 


Artinya: “Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan 
negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami 
balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.” 
6. Banjir dan Hama dalam O.S Al-Araf: 133 
al Gali Si Ar - ban “aa # — K6 


Artinya: “Maka Kami Pe al mereka 0 
belalang, kutu, katak dan darah/558) sebagai bukti yang 


jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka 
adalah kaum yang berdosa.” 


(558) Maksudnya: air minum mereka beubah menjadi 


darah. 
7. Angin an Beliung dalam 9.S Al- Hangat 5-7 


fasa kb Kr Bi PK aIAI Vla 33 
ka 


Va gm an Kla vogak ska 


Artinya: Sa bagi Bf Maka mereka telah 
dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun 
kaum Aad Maka mereka telah dibinasakan dengan 
angin yang sangat dingin lagi Amat kencang. Yang Allah 
menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam 
dan delapan hari terus menerus: Maka kamu Lihat kaum 
Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan 
mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).” 


$- 2 


Sa 
GCG» 


Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa itu ialah petir 
yang amat keras yang menyebabkan suara yang mengguntur 
yang dapat menghancurkan. 


C. DO'A TOLAK BALA MENURUT AJARAN ISLAM 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


27 


28 


Islam adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap, 
agama yang mengajarkan usaha dan do'a sekaligus secara 
bersama-sama. Tidak memisahkan dan menjauhkan usaha 
dari do'a. dan 


Sebab di zaman sekarang ada aliran sekulrisme yang 
memisahkan antara dunia dan akhirat, antara usaha dan do'a. 
Ada pantun yang dapat mengingatkan kita akan pentingnya 
usaha dan do'a: 


Doa tanpa usaha kosong-kosong 
Kosong tidak diberkahi Allah-Allah 
Usaha tanpa doa sombong-sombong 


Sombong pada siapa Allah-Allah 


Islam mengajarkan do'a di dalam segala situasi/keadaan, 
keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Sebagaimana 
Rasulullah saw., bersabda: 

II 


Ela hp Abe Jo dl at 06 SE KHS 3£ 


3 


JEANS SL 2 arak ll al) Ad JE 


N 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Artinya: Dari Aisyah, kebiasaan Rasulullah jika menyaksikan 
hal-hal yang beliau sukai adalah mengucapkan Alhamdulillah 
alladzi bi nimatihi tatimmus shalihat”. Sedangkan jika 
beliau menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan beliau 
mengucapkan “Alhamdulillah 'ala kulli hal.“ 


Al-Ouran mengajarkan do'a agar terhindar dari fitnah 
orang-orang Kafir sebagaimana di dalam 9.S. Mumtahanah 
ayat 5 


AS taat ed aa sita Ni ali Ia EA ur 
SA 5s 2 NG Ngga Call A3 : 2 


Artinya: “Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami 
(sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami 
ya Rabb kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana” (OS. Mumtahanah/60j: 5). 


Doa agar terhindar dari orang-orang Dzalim pun 
diajarkan oleh Al-@uran sebagaimana di dalam firmannya 
sebagai berikut: 


PI P1 - na g Low £ 0 P3 on 
8.9 SN ag Se Te £ : SIN IA “. 
GAS P3! oa DR US Ore pal A3 UK, 


Artinya: “Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami 
sasaran fitnah bagi kaum yang zhalim. dan selamatkanlah 
kami dengan rahmat-Mu dari (tipu daya) orang-orang yang 
kafir.” (OS. Yunus: 85-86) 


Sa pa Ga 3 55 

Artinya: Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang 
yang zalim itu” (OS. Al-Gashash: 21) 

Ia pa aa S3 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


30 


Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami 
bersama-sama orang-orang yang zalim itu” (OS. al-Araaf' 47) 


See P3 JS Ira 55 
Artinya: Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan 


azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu” (OS. al- 
Ankabuut/29): 30) 


Sebagaimana pula kita sering membaca do'a tolak bala 
sebagai berikut: 


2 Sa GA SK ad GRI sg AN Ga 
AI Sha GE DI B3 AI 6 di S6 (nyak 
s3 Se 18 Enya ls p3 Je dag AN Tn 3 Ro 
Imbas Je Da3 Oginas Fatal ng Il3 Olah Ghar 

Gd ny al Il, 


Artinya: Ya Allah, dengan kebenaran Al-Fatihah dan rahasia 
Al-Fatihah, Wahai sang pembedah kegelisahan, wahai Sang 
penyingkap kebingunganWahai dzat yang mengampuni 
dan mengasihi para hambanya Wahai Sang Penolak Bala, 
Ya AllahWahai Sang Penolak Bala, Ya Rohman Wahai 
Sang Penolak Bala, Ya Rohim Sholawat dan salam semoga 
selalu terlimpah untuk baginda Nabi Muhammad dan para 
keluarga serta sahabatnya semua, Maha suci Tuhanmu, Yang 
Memiliki Keperkasaan (Izzah) dari apa yang mereka katakan. 
Keselamatan semoga dilimpahkan kepada para rasul. Dan 
segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


W, 
Berkah: 


Upaya Menuju "Baldatun Jhayibatun Wa 
Robbun Ghafur” 


A. MIMPI BESAR 


impi dapat dialami oleh setiap orang, baik seorang 

Nabi maupun manusia biasa. Adakalanya mimpi itu 
berisi kejadian yang indah maupun bercampur aduk, kalut, 
kusut dan tidak tentu ujung pangkalnya. 


Sering kita bermimpi indah di malam hari, begitu bangun 
pagi badan dan pikiran terasa segar atau fresh. Apalagi jika 
mimpi yang terjadi itu yang kita bayangkan dan inginkan 
sebelum tidur. Ada juga mimpi berisi kejadian yang terasa 
diluar mimpi, yaitu sesuatu yang mungkin terjadi atau 
merupakan peristiwa yang lazim dialami, mimpi seperti itu 
ada kalanya betul-betul menjadi kenyataan persis seperti apa 
yang disampaikan. Hal ini biasa disebut Ruya Shodigoh. 


Seperti pada masa Kota Makkah dikuasai musyrikin 
Ouraisy, Rosulallah SAW pernah bermimpi bahwa beliau 
pergi ke kota itu bersama kaum muslimin untuk melakukan 
umroh, thowaf, sai dan bercukur, kemudian ternyata mimpi 
tu menjadi kenyataan beliau dan umat islam dapat masuk 
kota Makkah seperti dalam mimpinya. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


32 


Ada pula yang merupakan lambang atau rumusan 
seperti yang dialami Nabi Yusuf AS, beliau bermimpi ketika 
belum dewasa melihat sebelas bintang, matahari dan bulan 
menghormati (sujud) kepada beliau. Ayahnya melarang 
menceritakan hal itu kepada saudara-saudaranya, karena 
khawatir ada kecemburuan diantara mereka. Ternyata mimpi 
itu menjadi kenyataan, yaitu setelah beliau berkuasa di Mesir, 
saudara-saudara beliau dan orang tuanya datang berkunjung 
dan Ba (OS : Yusuf : 2-3) 


Ie ai 32 Has KIS Ge Ora IU 


PN 3 


3 5 oh Opa KEYON) Takan! Va gai gal 


Artinya: “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al 
Ouran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya” (2). 
“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan 
mewahyukan Al Ouran ini kepadamu, dan Sesungguhnya 
kamu sebelum (kami mewahyukan) nya adalah Termasuk 
orang-orang yang belum mengetahui.” (O.S. Yusuf 2-3). 


Begitu pula sebaliknya, jika kita tidur diliputi mimpi 
buruk maka pagi harinya badan dan pikiran kita murung, 
dan bermalas-malasan. Apalagi jika mimpi yang terjadi adalah 
sebaliknya dari apa yang kita bayangkan dan inginkan. Seperti 
mendambakan kekayaan, jabatan ataupun lainnya yang 
semakna dengan itu, lalu dalam mimpinya adalah lambang 
kehancuran dan kebinasaan. Hal seperti itu dalam Al-OGuran 
disebut Adeatsu Ahkamin (mimpi-mimpi kacau). 


Bermimpi seperti itu, misalnya yang dialami raja Mesir 
bernama Firaun , dia bermimpi pada zaman Nabi Yusuf 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


AS, melihat tujuh ekor sapi yang kurus menelan tujuh ekor 
sapi yang gemuk. Demikian juga yang dialami oleh kedua 
kawan Nabi Yusuf sewaktu dipenjara, yang seorang bermimpi 
memeras anggur, dan yang seorang lagi bermimpi membawa 
roti diatas kepalanya , lalu ditemukan oleh burung. Semua itu 


diterangkan Nabi Yusuf AS , bahkan beliau berkata : 
ol F3 ala USS JI -. Ga —— y 


ana sa Pet 3 
Artinya: “Aku dapat menerangkan takwilnya (tapir) sebelum 
makanan itu sampai kepada kamu, karena yang demkian itu 


adalah sebagian dari apa yang diajarkan Tuhan kepadaku.” 
(OS : Yusuf: 36-37) 


Nabi Yusuf AS menakwilkan mimpi tujuh ekor sapi 
kurus menelan tujuh ekor sapi gemuk yaitu negara mesir akan 
diserang bahaya rawan pangan selama tujuh tahun, sehingga 
hasil pertanian tujuh tahun sebelumnya iitu akan habis 
digunakan pada masa pailit selama tujuh tahun. Adapun 
orang yang membawa roti lalu dimakan burung, artinya ia 
akan dibunuh dan dagingnya akan habis dimakan burung, 
sedangkan yang mimpi memeras anggur, ia akan diangkat 
menjadi pelayan istana pada istana Firaun untuk membagi- 
bagikan minuman. Dan ternyata hal itu mejadi kenyataan, 


lihat dalam 9.S. Yusuf , ayat 34 — 35. 
To KAIN AI ya AS) JAR RS Dad 5 AI Ole 
Do Anna os Na ARI Ea LD A3 


Artinya: “Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusu 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


34 


dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. 
Sesungguhnya Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui. (34) Kemudian timbul pikiran pada mereka 
setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka 
harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu (35).” 


Namun yang dimaksud khatib dalam khutbah ini adalah 
bukan membicarakan mimpi secara fure, murni mimpi, 
namun mimpi yang telah mendapat pinjaman arti, sehingga 
yang dimaksud mimpi di sini adalah cita-cita. Mimpi besar 
kita adalah mewujudkan kampung kita yang kita cintai 
menjadi kampung berkah. 


B. KAMPUNG BERKAH 


Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun 
silam memberikan istilah Kampung Berkah dengan “Baldatun 
Toyyibatun wa Robbun Gafur” (Kampung yang penuh 
kebaikan dan ampunan Tuhan), Kota seperti ini pernah 
terjadi pada zaman Khalifah, utamanya pada masa Harun 
al-Rasyid, terciptanya sebuah kota yang sangat sulit bagi 
pemerintah untuk mencari fakir miskin, pencuri, pembunuh, 
gelandangan, pengemis dan seterusnya, mengapa demikian 
? karena memang semua masyakatnya hidup sejahtera, adil 
dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. 


C. PROGRAM KAMPUNG BERKAH 


Ada enam program kampung berkah yang menjadi 
dambaan kita semu. Kampung berkah itu: 


1. Penduduknya gemar shalat berjamaah 


Shalat berjamaah adalah di antara sebab penjagaan Allah 
terhadap hambaNya, bahkan Ia menjadikan hamba 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


tersebut berada dalam jaminan, amanat dan tanggungan- 
Nya. Dan itu diperoleh dengan melakukan shalat Shubuh 
secara berjamaah.Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 


bersabda: 


MA 3 PER IE doa 
Artinya: “Siapa yang shalat Shubuh secara berjamaah 


maka ia berada dalam jaminan Allah.” (Shahihut Targib 
wat Tarhib no.418) 


2. Penduduknya gemar puasa senin dan kamis. Dari Abu 
Hurairah, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
bersabda, 


Hsasa JI GE jae asdl Celas a3l gl Ja K 


Has al Ci JIE II Ja £ Haa 


k3 


P 


re Aa ajah Kie R5 OS ALI JA da kalap Sai Tera 
Sk Ha da AN Air Na jg ny ol Sis 


Artinya: “Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh 
manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan 
yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Taala 
berfirman, “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut 
adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. 
Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan 
karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 
dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan 
kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh 
bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah 
daripada bau minyak kasturi.” (HR. Muslim) 


3.  Penduduknya gemar dzikrullah (mengingat Allah) 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


36 


322 $ JI 3 
A4 


PSA ageng Das 33 AN SSI Teala as 
Kep Mekua KI Jd coli ja 
— Us Gen HL 25, al Ike 


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah 
(dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak- 
banyaknya. (41) Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu 
pagi dan petang (42) Dialah yang memberi rahmat 
kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan 
untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan 
kepada cahaya (yang terang). dan Dia Maha Penyayang 
kepada orang-orang yang beriman. (43) (O.S. Al-Ahzab, 
41-43) 


Penduduknya gemar shalat malam. 


(592 Lalin SE Sea ON one SI HB ag JAS JAN Ia 
Artinya: “Dan pada sebagian malam hari bershalat ta- 
hajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, 
mudah-mudahan Rabb-mu mengang-katmu ke tempat 
yang terpuji.” 10.5. Al-Israa: 79). 


Penduduknya gemar membaca Al-Guran 

Ia P3 te LARI, SL Ia AI Os Ogjas era SJ 

In Ping Pl H3 0) PI 5 OA Ana 
(03) 3S Jas V) alis 


Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca 
kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan 
sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka 
itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi 
(29), agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala 
mereka dan menambah kepada mereka dari karunia- 
Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Mensyukuri.” (30) (OS Faathir:29-30) 


Penduduknya gemar mendalami ilmu agama. 
AI PS man dal Kal 3 onberg Keladi ma all Jan uya 
sets SME oya Gd te Ata Ulas dll lari JP 
Si Bra! Je 03 Ant oa ALS Jaan! lis uya 
Spb ya EN 3 bana dl Ong Uta aa Ay Hb 


bb opul del 


Artinya: »Rasulullah saw. bersabda: barangsiapa yang shalat 
dengan berjamaah dan duduk di majlis ilmu mendengarkan 
kalamullah dan mengamalkannya maka Allah memberikan 
kepadanya 6 (enam) perkara Rigzki yang halal, selamat 
dari siksa gubur, diberikan buku catatan amal dari arah 
tangan kanan lewat shirat (jembatan) seperti kilat yang 
menyambar, dikumpulkan bersama para naabi dan Allah 
akan membangunkan untuknya rumah di surga yang 
terbuat dari intan warna merah dan memiliki 40 (empat 


puluh) pintu. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


38 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


(Kemuliaan Muharram, Syawal Dan Dzul Hijjah) 


/ 
Y 
Muharram: 
Momentum untuk Melakukan Krutis 
Hiatorus terhadap Ketalaman Cbu Thalib 


A. MUOADDIMAH 


uharram bulan hijriyah adalah simbol tahun baru 

Islam. Tahun baru Islam adalah symbol peradaban 
Islam. Peradaban Islam tidak terlepas dari ruang dan waktu 
yang dikenal dengan tarikh Islam. Tarikh Islam atau sejarah 
peradaban Islam menyimpan memori kenangan kejayaan dan 
keterpurukan Islam di masa lalu. Mengingat sejarah masa lalu 
Islam sangan penting untuk mempelajari kemajuan Islam di 
masa depan atau masa akan dating, sebagaimana firman allah 
SWT dalam Al-Gur an: 


P3 
2g oa 


& na UMS AT 5) Sit, 


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang 
telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat): dan bertakwalah 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan (O.S. Al-Hasyr: 18) 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


41 


42 


Urgensi mempelajari sejarah diingatkan oleh faunding 
father, bapak peletak Indonesia dengan kalimatnya Jasmerah, 
jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Demikian pula Allah 
SWT telah meletakkan dasar-dasar sejarah untuk menjadi 
bahan pijakan di dalam menjalankan kehidupan masa kini 
(di dunia) dan masa akan dating (di akhirat) , sebagaimana 
di dalam di dalam Surat Al-Fatihah ayat terakhir Allah SWT 
berfirman: 

AHLI Na Anak pak gp mge SAI Ill brnp 
Artinya: (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri 
nikmat kepada mereka: bukan (jalan) mereka yang dimurkai 
dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 


Mempelajari sejarah menjadi penting karena sajian 
informasi dan data dalam sejarah itu belum tentu menunjukkan 
betul dan valid. Mengapa hal ini terjadi karena pengaruh 
setting sosial, dan gesekan politik, atau kepentingan penguasa 
dan lain sebagainya pada saat itu. 


Tinjauan kembali atau pembetulan sejarah yang tidak 
sesuai dengan fakta dan data yang benar diakibatkan setting 
sosial, gesekan politik, dan kepentingan penguasa saat itu 
disebut kritik sejarah atau critical historis. 


Di antara sejarah yang diduga adanya kepentingan 
penguasa, gesekan politik, dan setting social di zaman 
Rasulullah SAW adalah pemutar balikan fakta dan data sejarah 
telah Islam paman Rasulullah SAW Abu Thalib. Sehingga 
yang berkembang dalam pemahaman Islam kita adalah bahwa 
Abu Thalib, paman Nabi yang menjaga dan melindungi 
dakwah dari kekejaman orang-orang kafir dianggap tetap kafir 
sepanjang hidup dan hingga wafatnya. Inilah kriktik historis 
yang akan disuguhkan kehadapan kita pada saat ini dengan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


tema “Muharram: Momentum melakukan kritik historis 


terhadap keislaman Abu Thalib.” 


B. ABU THALIB DALAM LINTASAN SEJARAH ISLAM 


Pemahaman umum kaum muslimin tentang sejarah Abu 
Thalib adalah dianggap kafir dan disiksa oleh Allah SWT di 
neraka karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW 
dan Allah SWT. Kesimpulan ini dengan mengambil dasar 
firman Allah dalam Al-Gur an: 


Artinya: Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi 
petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi 
petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih 
mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk (O.S. 


Al-Oashash: 56). 


Berdasarkan keterangan Imam Al-Zujaz di dalam kitab 
Marah Labied Tafsir a-Nawawiyah karangan Imam Nawawi 
al-Banteny Juz II halaman 146-147, beliau berkata bahwa 
umat Islam telah sepakat ayat tersebut turun berkenaan 
dengan kisah Abu Thalib paman Rasulullah SAW. Sejarahnya 
adalah ketika Abu Thalib sedang berada dalam sakaratul maut 
(menjelang datang ajalnya), Abu Thalib berkata di depan anak 


turunannya: 


Artinya: “Wahai segenap keturunan Manaf, taatilah 
Muhammad, percayalah kepadanya, niscaya kalian akan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


24 


bahagia dan mendapatkan petunjuk.” 
Nabi Muhammad SAW berkata: 


Leni Ka email adl P ee PL 
Artinya: “Wahai pamanku, Engkau memerintahkan dengan 


memberikan nasihat kepada mereka sedangkan Engkau 
membiarkan dirimu.” 


Abu Thalib berkata dengan kalimat berikut: 
(Eulbay IP) 


Artinya: “Apa yang Engkau inginkan dariku wahai anak 
saudaraku?” 


Muhammad SAW menjawab: 
AI is Lg SAN VI Y SNI Be ES nj 


dk 
Artinya: “Aku inginkan dari mu satu kalimat di akhir hari 
duniamu MV! JIY (Tidak ada Tuhan selain Allah).” 


Ate pyar Ia Ola GS) Golo Ebi sendal lh 
Sa Kawan y Keoliat Ola 3 Joy Elle DGN Ja gk 
Bonai Bakery kd ya al LSN ate Elas le co) Al 
Sekian eilag lak akae GAN Ala Jo Lgal Say SI, 


(ba # 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Artinya: “Wahai anak saudaraku, Aku tahu Engkau benar, 
tetapi Aku benci jika kalimat itu diucapkan menjadi 
kekhawatiran pada saat kematian datang. Jika tidak ada 
kebencian dan penghinaan di antaramu dan keturunan 
ayahmu setelah kematianku, maka Aku akan ucapkan kalimat 
itu dan aku akan ikrarkan itu di depan matamu ketika ajal 
memisahkanku. Namun demikian walaupun Aku melihat 
pentingnya keberadaanmu dan menasihatimu, tetapi Aku 
tetap akan meninggal berada dalam agama para leluhur Abdul 
Muthalib, Hasyim, dan Abdi Manaf, kemudian dia meninggal 
dunia.” 


Menurut Imam al-Zujjaz bahwa ayat ini secara dzahir 
tidak menunjukkan atas kekafiran Abu Thalib. Hal tersebut 
didasarkan alasan bahwa Allah telah memberikan hidayah 
kepada Abu Thalib setelah Nabi Muhammad SAW putus asa. 
Adapun hadis yang menyatakan penyiksaan terhadap dirinya 
(Abu Thalib)dan masuknya ke neraka itu mungkin karena dosa 
meninggal mengucapkan dua kalimat syahadat atau karena 
sebab lainya seperti meninggalkan kewajiban. Di antara alasan 
yang menunjukkan bahwa Abu Thalib itu beriman kepada 
Rasulullah SAW adalah ia telah berwasiat kepada Kaum 
Ouraisy sebelum meninggal agar mereka mengikuti Rasulullah 
SAW. Imam al-Zujjaz berkata, “Demi Allah orang Arab dan 
orang selain Arab (Ajam) sungguh dekat dengan Rasulullah 
SAW, maka tidak pernah seluruh orang Arab mendahului 
Abu Thalib, dialah orang paling bahagia di antara mereka. 
Berdasarkan hal tersebut telah terbukti dari Abu Thalib akan 
kepercayaan hatinya kepada Rasulullah SAW. 


Abdullah bin Tsalab al-Udzry menjelaskan ketika 
Abu Thalib akan wafat, ia memanggil anak turunan Abdul 
Muthalib, ia berkata di depan mereka Jangan pernah berhenti 
untuk mendengarkan kebaikan dari Nabi Muhammad SAW, 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


46 


ikutilah apa yang menjadi perintahnya, bantulah ia, maka 
kalian akan diberikan petunjuk. Abu Thalib berkata: tidakkah 
kalian tahu bahwa kita mendapati Muhammad adalah seorang 
Rasul sebagaimana meyakini kerasulan Muhammad SAW itu 
sah sebagaimana tercantum di dalam Kitab Musa AS. 


C. PANDANGAN AGAMA TERHADAP KEISLAMAN 
ABU THALIB 


Apabilaseseorangmeninggalkanmengucapkan duakalimat 
syahadat setelah diminta, dan tidak karena membangkang 
terhadap Islam, dan tidak karena sebab melawan Islam tetapi 
karena khawatir akan terjadinya kedzaliman, celaan dan 
hinaan di hadapan orang yang dimuliakan sementara hatinya 
tenang dalam keadaan percaya (beriman), dan tidak ada 
unsur kekafiran di antara dia dan Allah, bahkan jika ia berkata 
sesuatu mengandung unsur kekafiran sekalipun, maka hal ini 
tidak akan berbahaya bagi keislamannya. 


Imam al-Halimy menyatakan tidak ada pertentangan pada 
persoalan sah iman seseorang dengan tanpa mengucapkan 
“! Yah sehingga ia mengucapkan Aa & luck JI dIY 


Aoa Yep IVAN, AYLA alay Gw JIY atau GUI VI JI Y 
hukumnya seperti WI YI Jl Y. 


Begitu pula dengan kalimat Ml 5 a62 atau sya,e J2 atau 
lainnya, atau kalimat yang semakna dengan itu dalam bahasa 
ajam (selain Arab) maka keislamannya dianggap sah dan 
dihukimi Muslim. Di dalam sebuah hadits diterangkan: 


AN he Op II LL digo yag pol dang Ale Al Jo JE 
BA Ilang elo ya Jana 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Artinya: “Rasulullah SAW bersabda Adam dan orang-orang 
sesudahnya berada di bawah benderaku. Sungguh Abdul 


Muthalib diberikan cahaya para nabi dan kerajaan yang 
indah.” 


Ilang pls gal ba ng jtay Soal! AS Up jie 003 


Ad Ab yi 3 JAN 
Artinya: “ Dari Jafar bin Muhammad al-Shadig bahwa 
Abdul Muthallib dikelilingi cahaya para Nabi dan kerajaan 
yang mulia, dan Abu Thalib juga dikumpulkan di dalam 
golongannya.” 


Keterangan bahwa Abdul Mutholib diberikan cahaya para 
nabi karena ia berpegang teguh terhadap tauhid, dia berdiri 
sendiri dan dia bukan pengikut, karena ia tergolong dari 
kelompok orang yang hidup di zaman fatrah (masa terputusnya 
wahyu dari nabi Isa AS ke nabi Muhammad SAW), sedangkan 
ia diberikan kerajaan yang indah dikarenakan ia pemimpin 
orang Ouraisy pada zamannya. Diserupakan dengan dengan 
para raja yang berbuat adil dan tidak dzalim. 


Di antara dalil yang menyatakan bahwa Abu Thalib itu 
beriman adalah hadits sebagai berikut: 


IA Joan sebal! JET Lg glass op Ge ye 
Go or mal SE SALA yr tag ale AI 


SRI EN geng V3 JAS dag Ale AI Jo ojlera 
Artinya: “Diriwayatkan dari Ishag bin Abdillah bin Al-Harits, 


beliau berkata bahwa Al-Abbas berkata kepada Rasulullah 
SAW, apakah Engkau berharap agar Abu Thalib mendapatkan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


47 


48 


seluruh kebaikan dari Tuhanku, kemudian harapan Rasulullah 
SAW dapat dilaksanakan. Rasulullah SAW tidak berharap 
seluruh kebaikan kecuali kepada orang yang beriman (takwa). 


Demikian pula hadits di bawah ini: 


par OIL alay Ale AI Jo AI Iga JB JB 4 gal 2 
Kla BJ OS AAL al P3 Lala IN cai Lela 


(Gl ols)) 


Artinya: Dari Ibnu Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW: 
Apabila datang hari kiamat maka saya akan memberikan 
pertolongan kepada ayah, ibu, pamanku Abu Thalib dan 
saudara laki-laki satu persusuan di zaman Jahiliyah. 


Kemudian hadits yang disampaikan Rasulullah SAW 
bahwa sesungguhnya Abu Thalib dikeluarkan dari dasar neraka 
dan siksaannya ke tempat yang dangkal dan diringankan 
siksaannya, bahkan dijadikan siksa yang paling ringan 
penghuni neraka yaitu memakai kedua sandal dari neraka 
dan api neraka tidak menyentuhnya kecuali terhadap kedua 
telapak kakinya. Apabila ia dinyatakan kafir, maka niscaya 
ia disiksa di atas orang yang berdosa besar, dan sebaliknya 
apabila sesorang mu'min yang berdosa maka ia disiksa lebih 
ringan dari siksaan Abu Thalib. Hal ini terjadi berbeda pada 
Abu Thalib sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa 
siksaan Abu Thalib dijadikan lebih ringan secara mutlak dari 
penghuni neraka dengan perkataan lain bahwa Abu Thalib 
disiksa dengan jenis siksaan yang diterima mu'min yang 
maksiat walaupun dosanya sepadan dengan dosa besar. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Y, 
Fitrah Idul Fitri 
Menuju Kepribadian Islam Ideal 


A. MAKNA FITRAH 

| kar makna fitrah, Kesucian yang kita dapatkan ambil 
pelajaran dari sepeninggalnya Ramadhan. Fitrah dimaknai 

Kebersihan badan (karena bagian dari fitrah adalah memotong 

kumis, mencukur jenggot, siwak (sikat gigi), memotong kuku, 

berkumur-kumur, di sunnahkan mandi sebelum shalat idul 


fitri) Rasulullah bersabda 
Fitrah, Suci dari dosa karena puasa, Rasulullah SAW 


bersabda: 
A3 3 pusila Ai) Ba bla, ole! Okas, P4 Oa 


Artinya: “Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul 
Oodar dengan penuh Iman kepada Allah dengan ikhlas maka 
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu”. 


Fitrah, Kesucian Harta karena mengeluarkan zakat. 


Rasulullah SAW bersabda 


ce Fleliyb Jab! 365 2 mal Ab Iga GPR Ontel JB 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


50 


OS budi konbg Sa Ily gal! 
Artinya: Ibnu Ibnu Abbas Ra berkata, Rasulullah saw 
mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang 
puasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan kotor dan 
sebagai makanan bagi orang-orang miskin. 


Fitrah, Sucian dari dosa hugugul adami (kesalahan 
manusia) dengan mushafahah (berjabatan tangan) dan 
tahniah (ucapan permohonan maaf lahir dan bathin) 


CrAala Cp el uya 
Artinya: “Semoga kita termasuk orang yang kembali suci dan 
mendapatkan kebahagiaan.” 


Jawabannya adalah sebagai berikut: 


sak B5 Fe SEN AN LA Sing lal J5 
Artinya: “Semoga Allah menghidupkan kalian seperti hari ini 
sepanjang tahun semoga kalian dalam berada dalam kebaikan.” 


Fitrah, diampuni segala dosa seperti bayi baru lahir dari 
ibunya setelah sempurna menunaikan seluruh kewajiban di 
bulan ramadhan baik shalat 5 waktu, puasa di siang ramadhan, 
tarawih dan tahjjud di malam ramadhan, bersedekah, tadarrus 


al-gur an. Rasulullah SAW bersabda, 

kata3 kalo G3 dala Eng Olian, ik Ja Ja EA Sl 
Pa. ON aa ..£ 3 Pa - Kk #1 L.. 
dal AG P3 PA Ge GA Ulas! 

Artinya: “Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi 

mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunnahkan shalat 


malam harinya. Barangsiapa puasa Ramadhan dan shalat 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


malam dengan mengharap ridha Allah, maka dia keluar dari 
dosanya seperti bayi yang dilahirkan ibunya” (HR. Ahmad). 


Dengan berakhirnya Ramadhan dan datangnya 1 Syawal, 
Allah mengunjungi kita denagn membawa kebaikan dan 
memberikan ampunan dosa 


DI Oljasy boga pbb ools de alllagad 
Artinya: “Allah datang kembali pada hari 'idul fitri kepada 


hamba-Nya dengan membawa kebaikan secara khusus dengan 
diampuni seluruh dosa.” 


Akhirnya, Jiwa yang kotor kembali fitrah, kembali suci 
dan bersih sesuci dan sebersih bayi yang belum berdosa yang 
terlahir dari ibunya. Teori John Lock menyebutnya dengan 
tabula rasa bagaikan kertas putih bersih dari noda, kotoran, 
coretan tinta. 


Gampangnya kita berpikir bahwa kita di lahirkan dalam 
keadaan fitrah, suci. 


ai naig gl dilogan olgeltela Jaa! Iedon ogdgo 
Artinya: “Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah 


Islamiyah, sesungguhnya lah kedua orang tuanya menjadikan 
mereka Yahudi atau Nasrani”. 


Kita hidup dalam 1 tahun adalah 12 bulan sepanjang 11 
bulan Jiwa kita yang asalnya fitri, yang awalnya suci kemudian 
dikotori dengan dosa, kesalahan, kelalaian, kebencian, 
kesombongan, kejahatan yang kita lakukan. Berarti selama 
11 bulan itu kita semakin jauh dari Allah semakin kotor dan 
semakin tidak bertagwa. Kemudian datang Ramadhan kita 
diwajibkan berpuasa satu bulan ramadhan di siang harinya, di 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


52 


sunnahkan tarawih di malam harinya, memperbanyak dzikir, 
tadarrus al-guran, mengeluarkan zakat, lalu bersalaman 
mohon maaf, maka jiwa kita kembali bersih kembali fitrah, 
jiwa kita kembali tagwa oji5 SW. 


B. KEPRIBADIAN ISLAM IDFEAL DARI FITRAH 
MUSHALLI, SHAIM, MUZAKKI, DAN HAJJI 


Fitrah terdiri dari 2 bagian yaitu, fitrah jasmaniyah dan 
fitrah ruhaniyah. Fitrah jasmaniyah adalah aspek biologis 
aspek ini tidak tercipta tidak untuk membentuk tingkah 
laku sendiri, melainkan sebagai wadah atau tempat fitrah 
ruhaniyah. 


Sehingga fitrah jasmaniyah ini adalah fitrah yang belum 
berfungsi jika belum ada fitrah ruhiyah. Kelirulah orang yang 
mengatakan bahwa fitrah jasmaniyah dapat bekerja dengan 
sendirinya tanpa fitrah ruhiyah seperti halnya kekeliruan iblis 
dalam memandang bahan ciptaan manusia dari tanah lebih 
rendah dan hina dari manusia. Allah SWT berfirman: 

Bob AAA ya AIA Peni Bye 
Artinya: Iblis berkata: “Aku lebih baik daripadanya, karena 


Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Dia Engkau ciptakan 
dari tanah”. 


Persepsi iblis ini banyak diikuti oleh para pakar 
kontemporer (masa kini) bahwa fitrah jasmaniyah manusia 
itu tidak bedanya dengan fitrah jasmaniyah hewan sebut saja 
Lamettri seorang materialisme yang menganggap manusia 
adalah seperti mesin, Darwin manusia evolusionisme yang 
terkenal dengan teori ilmu turunan bahwa manusia adalah 
turunan monyet, dan Haeckel seorang Biologisme-animalisme 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


manusia adalah binatang bertulang belakang dan binatang 
menyusui. 


Sedangkan fitrah ruhaniyah adalah aspek psikologis . 
Aspek ini tercipta dari amar Allah sifatnya gaib sifat fitrah 
ruhaniyah manusia itu sifatnya lebih dahulu diciptakan dan 
lebih kekal. Hal ini untuk memberikan motivasi agar manusia 
selalu mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang salah. 
Sedangkan kekekalannya adalah untuk menerima balasan di 
akhirat kelak. Hal ini disebabkan karena banyak kebajikan di 
dunia namun tidak mendapatkan pahala di dunia. Sebaliknya 
banyak kejahatan di dunia tidak sempat mendapatkan 
hukuman di dunia. Firman Allah SWT, 


Na ena no ea oat ai 
Dodi 5 jeng SS S3 JL Ol US 
Artinya: “Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, 


hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta 
alam.” 


Latihan di bulan Ramadhan dengan Shalat, Puasa, dan 
Zakat dalah agar manusia memiliki karakter kepribadian 
Mushalli (orang tukang shalat), Shaim (orang tukang Puasa), 
dan Muzakki orang tukang zakat) 

a). Karakter kepribadian Mushalli 


1. Mampu berkomunikasi dengan Allah dengan Allahu 
Akbar 


2. Mampu berkmunikasi dengan manusia dengan 
ditandai ucapan salam 


3. Kebersihan badan 
4. Konsentrasi 
b). Karakter Shaim 


1. Mengendalikan dan menahan hawa nafsu rendah 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


2. Menahan makan, minum, sek pada waktu, tempat 


dan cara yang dilarang 

Untuk mengendalikan nafsu rendah diisi dengan 
kegiatan yang baik seperti bersedekah, shalat malam, 
sahur, dan tadarus al-Guran 


c). Karakter Muzakki 


Ta 


Berani berkorban untuk kebersihan dan kesucian 
jiwanya 
Pemerataan kesejahteraan 


Pencarian harta secara halal dan mendistribusikannya 
meumbuhkan produktivitas dan kreatifitas. 


d). Karakter Haji 


1, 


P1 ON, Aa as 


54 


Mau mengorbankan harta 
Mau mengorbankan waktu 


Mau mengorbankan nyawa untuk memenuhi 


panggilan Allah 
Kepribadian egaliter 
Kepribadian inklusif 
Kepribadian pluralistik 
Melawan kebatilan 


Meningkatkan wawasan wisata spiritual. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


V, 
Ibadah Haji: 
Tinjauan Multidisiplinen 


A. MUOADDIMAH 


badah haji adalah ibadah yang memiliki ragam gerakan 

manasik dari berpakaian ihram, thawaf, s2'i, tahllul, wuguf 
di arafah, mabit di muzdalifah, melontar jumrah, mabit di 
mina, tawaf ifadah, dan thawaf wadz. 


Para ulama figih sepakat bahwa ibadah haji dan umrah 
adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai 
kemampuan biaya, fisik dan waktu, sesuai dengan nash Al- 


Our an: 
Isa AI ALS ya al Ml ip 


Artinya : “Dan Allah mewajibkan atas manusia haji ke 
Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakannya.” (OS.-Ali 
Imran: 97) 


Firman Allah: 
og Ty 220 2272 3 £ 
A3 aa GM yan 
Artinya : “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena 


Allah”. (OS. Al-Bagarah:196). 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 55 


56 


Ibadah haji adalah ibadah yang ikuti oleh ragam suku, 
bangsa, bahasa, ras, warna kulit, adat istiadat, budaya, jenis 
kelamin, usia, tingkat ekonomi, ragam politik. Sebagaimana 
Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru ibadah haji 
tersebut ke seluruh penjuru dunia, sehinga berdatanganlah 
orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang jauh dengan 
berjalan kaki atau berkendaraan, sesuai dengan firman Allah: 


2 en ae PK Tua en eat 
HR Sa ae SIS Ne IE AL MLS sp 
Artinya : “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan 
haji, niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki, 
dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap 
penjuru yang jauh”. (OS. Al-Haj: 27). 


Melihat ibadah haji penuh dengan keragaman maka 
ibadah haji bukan hanya sekedar bukan ritual berbasis teologis- 
Spiritual semata. Namun, haji juga merupakan ritual yang 
kental akan nilai-nilai sosiologis-humanis yang begitu tinggi, 
mendalam, dan padat. Dalam konteks sosiologis-humanis 
tersebut, misalnya, ihram dipandang sebagai ritual yang 
mendidik manusia agar meninggalkan seluruh “pakaian yang 
pantas ditanggalkan, yang hina di mata Tuhan, kesombongan, 
hedonisme, dll, serta menggantinya dengan 'pakaian putih 
dan suci, kerendahan hati, kesederhanaan, dll. 


Adapun ketika jamaah haji sedang berada di Arafah, 
suatu waktu dan tempat saat manusia begitu dekat dengan 
Tuhannya, maka saat itu sejatinya mereka sedang diajarkan 
untuk berkenalan secara dekat dengan kemahapengasihan, 
kemahapenyayangan, serta kemahabaikan Tuhannya serta 
meresapkan dan memanifestasinya ke dalam dirinya. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


B. HAJI TINJAUAN SOSIO-HISTORIS 


Makna sosio-historis berkaitan dengan persepsi kaum 
muslim tentang Mekkah dan Madina. Mekkah pusat Islam 
secara sosio-intelektual, keagamaan, dan politik, karena 
segala sesuatu yang datang dari kota suci memiliki nilai 
keislaman yang lebih kuat, dibanding dengan praktik-praktik 
keagamaan kaum muslimin di wilayah lain. Mekkah diakui 
sebagai pemegang otoritas keagamaan tertinggi yang menjadi 
acuan muslim Indonesia. 


C. HAJI TINJAUAN DIRASAH ISLAMIYAH 

Dalam dunia akademik ibadah haji dikaji dalam rumpun 
ilmu keagamaan di Perguruan Tinggi Islam disebut Dirasah 
Islamiyah seperti figh, hadits, tafsir, dan tasawuf. 


Ilmu Figih melihat ibadah sebagai ibadah mahdlah dan 
ghairu mahdlah. 


Al-@uran : tersurat dan tersirat 
Hadits: 
1. Ibadah berupa keyakinan 
2. Ibadah bentuk pelaksanaan 
3. Ibadah perilaku sehari-hari 
c. Tafsir: mengkaji ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan 
terminologi ibadah atau tidak baik secara langsung atau 


tidak langsung 


d. Tasawuf: mengkaji ibadah dalam aspek yang lebih 
esoteris, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah 
dengan menempuh pos-pos magamat (statitions), seperti 
sabar, wara, zuhud, gana'ah, syukur, fana, baga, hulul, 


dan wahdah al-wujud. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


58 


D. HAJI KAJIAN KONTEMPORER 


a. 


Sosiologis Politis 

Ibadah dilihat dari 2 sudut pandang 

1. Individual-vertikal atau hablum min Allah, 
ibadah langsung berhubungan dengan Allah 
secara individual 

2. Sosial-horizontal atau hablum min an-nas, 
hablum min al-alam. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


idak disangsikan lagi bahwa haji adalah afdhalu al-tha'ah 

(bentuk ketaatan yang paling utama) dan haji adalah 
ajallu al-gurubat (bentuk pendekatan yang paling agung) yang 
dilakukan oleh seorang muslim terhadap Tuhannya. Demikian 
pula haji adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah 
SWT yang dijadikan sebagai salah satu rukun yang lima di 
mana di atas rukun yang lima tersebut berdiri lah agama Islam 


yang kokoh. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, 


dng Aa AL Jne AI Ipang JB, AAN 08 El mL 
ad ig Al Joy aa Olga YP AL Y OT 43 Ol Dl! 
Nas Al) Stan Ol dl 3 Ulas) pat, SI 33 


Artinya: “Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang 
Islam ” Rasulullah menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa 
sesungguhnya tiada Tuhan selain Alloh dan sesungguhnya 
Muhammad itu utusan Alloh, engkau mendirikan sholat, 
mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Romadhon dan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


59 


60 


mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu 
melakukannya.” HR Muslim| 


Banyak hadits yang memberikan gairah kepada kita 
semua untuk melaksanakan ibadah haji, memotivasi untuk 
melaksanakan keta'atan yang besar, dan menjelaskan yang 
akan didapat dari pelaksanaan haji, baik berupa pahala yang 
besar, balasan yang agung dan ampunan dosa. Hal tersebut 
sebagaimana yang disabdakan oleh rasulullah SAW kepada 
Amr bin Ash ketika masuk Islam 


lek3 DS La pagi Bd! Op jak OK La pal PI OT ende Lal 


AS IE la page Ol, 
Artinya: “Tahukah kamu bahwa sesungguhnya Islam 
menghapus dosa yang dilakukan sebelumnya, Hijrah berpindah 


dari keadaan sebelumnya, dan Haji melebur dosa sebelumnya” 
(H.R. Muslim) 


Juga hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari 
Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: 

KA 5 233 3 Hai d3 Saga IP Ca 

Artinya: “Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan 

tidak berbuat rafas (perbuatan kotor) dan fusuk (pertengkaran) 


maka ia bersih dari dosa bagaikan orang yang kembali terlahir 
dari ibunya.” 


Demikian pula hadits yang diriwayatkan Muslim dari 
Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: 


3,0 G « - e 9 P 8. e -.3 0 
Be aca PL AL era so SA sel ta eka 03 

KI Y SA gal all (H$ « Lagi led alas 2,3 Jl Sea) 
naka uti ,aynnial harmu nad utas gnay harmu aratnA” saynitrA 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


rurbam ijah naD .aynaudek aratna id asod naksupahgnem 
agrus naknialem aynmasalab ada kadit.” (HR. Bukhari dari 
Abu Hurairah) 


Kewajiban muslim yang datang memenuhi panggilan haji 
adalah memaksimalkan kesungguhan hati untuk mengetahui 
teori dan praktik ibadah haji berdasarkan tuntunan 
Rasulullah SAW. Demikian itu semua dengan maksud agar 
menempuh jalan, menelusuri, dan mengikuti apa yang 
dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga pelaksanaan ibadah haji 
dapat maksimal dan sempurna. Karena tidak akan dikatakan 
sempurna di dalam menjalankan keta'atan baik dalam ibadah 
haji maupun ibadah yang lain apabila tidak menempuh dan 
mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. 


Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap muslim di muka 
bumi ini akan tergerak hatinya di sekitar bulan pelaksanaan 
haji yang penuh dengan berkah ini. Perasaan rindu untuk 
dapat melakukan ibadah haji. Perasaan t untk tamak (rakus) 
untuk merealisasikan masik haji. Perasaan cinta untuk 
memandang Kabah Bait Allah Al-'Atig. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa hubungan kita dengan Bait Allah 


al-haram adalah sangat kuat. 


Hubungan yang kuat antara muslim dengan Bait Allah 
al-haram tumbuh sejak tertanamnya Islam di hati muslim dan 
akan terus berlangsung sepanjang ia hidup. Seorang anak yang 
terlahir dari seorang muslim maka hal pertama yang terdengar 
di telinganya adalah kalimat seruan kewajiban rukun Islam 
yang lima. 


Jika seorang kafir masuk Islam, dengan bersyahadat maka 
hal pertama adalah diarahkan untuk melaksanakan kewajiban 
berikutnya yaitu mendirikan shalat fardlu 5 waktu sehari 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


62 


semalam dan shalat sunnah dengan syarat wajib menghadap 
Bait Allah al-haram sebagai giblat hal ini sebagai aman firman 
Allah SWT dalam surat Al-Bagarah 144, 


ko 


sah In ee MA ea 
Sa 1 Oon LE Tai Seal S3 Sjah 


Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah 
ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu 
ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah 
Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah 
mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi 
dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang 
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah 
benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari 
apa yang mereka kerjakan.” 


Dengan demikian bagi orang yang pada tahun ini 
memiliki kesempatan untuk datang memenuhi panggilan 


haji, hendaklah 


1) bersyukur atas nimat yang Allah berikan, mintalah 
pertolongan allah agar dapat melaksanakan dan 
merealisasikan ketaatan dengan baik, mendapatkan 
kemuliaan menemui giblat semua muslim di dunia, 

2) bersungguh-sungguh melaksanakan seluruh manasik 
haji denga maksimal, tidak setengah hati, sembrono, dan 


tidak berlebihan tetapi sesuai dengan tuntuna Rasulullah 


SAW 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


3) berharap agar amal ibadah haji diterima allah, 
mendapatkan pahala, diampuni dosa, bersyukur atas 
usaha, amal shalih diterima dan diberikan kehidupan 
yang baru yang dipenuhi dengan Iman, tagwa, ramai 
dengan amal yang baik, istigamah, dan sungguh-sungguh 
dalam tagwa kepada Allah 


Haji adalah kesempatan yang besaruntuk mengumpulkan 
bekasl akhirat dengan taubat kepada Allah dari dosa-dosa 
yang telah dilakukan. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


64 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


A. MUOADDIMAH 


badah haji adalah salah satu daru rukun Islam yang ke lima. 
Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, 


dag Ae AI Je Al Iggy JB, DAN 0 doel XL 
had ig Al Ig aa Olga YP Y OT 43 ol Dl! 
Nata Al) batal DL ng 3 Ola) pasa, BE 33 


Artinya: “Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang 
Islam ” Rasulullah menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa 
sesungguhnya tiada Tuhan selain Alloh dan sesungguhnya 
Muhammad itu utusan Alloh, engkau mendirikan sholat, 
mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Romadhon dan 
mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu 
melakukannya.” IHR Muslim. 


Ibadah haji oleh sebagian Muslim dimaknai sebagai 
kewajiban penyempurna dari rukun Islam lainnya. 
Sehingga akhir-akhir ini banyak Muslim seantero dunia 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


65 


66 


rela mengorbankan sebagian harta, waktu, perasaan dan 
tenaga yang dimiliki dipersembahkan kepada Allah untuk 
menunaikan ibadah haji dengan rela menunggu antrian 
panjang hingga 10 (sepuluh) tahun. 


Pemandangan ini berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya dengan cepat berangkat, dan bahkan menunaikan 
ibadah haji setiap tahun. Ini memberikan makna dan nasihat 
besar bagi kita semua dengan menunaikan ibadah haji berkali- 
kali namun tidak membekas dalam peningkatan ibadah dan 
perilaku keseharian, atau ibadah haji satu kali namun mabrur 
sepanjang hayat? Maka dalam kesempatan ini dikupas tentang 
Hikah haji: Haji Sekali, Mabrur Sepanjang Hayat. 


B. ARTI HIKMAH 


Mahmud Yunus, mengartikan“i£4/” dengan arti 
mengetahui yang benar. Pandangan Muhammad Ali al-Fayumi 
bahwa “2x21” adalah: JUYEYE ya Lelo af GY memiliki arti 
hikmah mencegah pemiliknya dari akhlak yang rendah. 


Hikmah memilik arti adil, ilmu, sabar, kenabian, al- 
Ouran, dan Injil. Hikmah juga berarti ungkapan untuk 
mencegah sesuatu yang utama dengan ilmu yang lebih utama. 
Al-hakiim adalah derivasi dari kata Al-Hikmah mempunyai 
arti orang yang cermat dalam segala urusan, atau orang yang 
bijak, yakni orang yang telah ditempa berbagai pengalaman. 
Al-Hakiim, juga bermakna orang yang mencegah kerusakan. 
Derivasi berikutnya adalah Al-hukmu memiliki arti mencegah 
kezhaliman. 


Dari pengertian hikmah secara bahasa, jelaslah bahwa 
pengertian dasar kata hikmah adalah “mencegah”. Lafaz 
dibawah ini digunakan untuk berbagai ungkapan yang 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


mengandung arti “mencegah”, misalnya: adil, artinya 
mencegah pelaku deri perbuatan zhalim. Al-Hilm (kesabaran 
dan ketabahan), artinya mencegah pelaku dari perbuatan 
marah. Ilm (ilmu), artinya mencegah dari kebodohan. 
Kenabian (tugas para nabi) mencegah umat dari beribadah 
kepada selain Allah: serta mencegah maksiat dan dosa. 


Pengertian Hikmah menurut buku Pedoman Tuntunan 
Ibadah Haji Kementerian Agama RI., bahwa Hikmah 
memiliki makna yang terkandung dalam amalan fisik atau 
rahasia yang tersirat dalam amalan fisik, atau lebih jauh 
maknanya mengungkap hakikat dari amalan syari'at. Syariat 
adalah amalan zahir, hakikat adalah intinya. Maka dapat 
disimpulkan bahwa hikmah adalah makna hakiki dari praktik 


ilmu dan amal dari suatu ibadah. 


Sebagaimana Sabda Rasulullah 


SA IE ad Ia Bakal! Aa A7 3 Ca BI ng AKAN 


Artinya: “Hikmah dapat menambah (derajat) sesorang 
terhormat dan mengangkat (derajat) seorang hamba sahaya 


sehingga ia dapat menduduki raja (penguasa)” (H.R. Abu 
Naim dan Ibnu Addi). 


n— Aga KA Siro Ca KA jp 

2 Ii hu 
Artinya: “Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang 
dalam tentang Al Oduran dan As Sunnah) kepada siapa yang 


dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, 
ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


68 


hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil 
pelajaran (dari firman Allah). 


C. PENGERTIAN IBADAH HAJI 


Menurut Muhammad Ali Al-Fayumi, Ga berasal dari Tania 
lebentuk seperti X3 - Jzz- J8, mempunya makna | a53, bertujuan, 
2 mal Ka! us, bermaksud menuju kabah untuk haji atau 
umrah 


Menurut Istilah Syariat JW LX udi uas, bertujuan ke 
Bait al-haram untuk ibadah haji (niat, thawaf, sai, wuguf di 
Arafah, mencukur rambut). 


D. HIKMAH IBADAH HAJI 


Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Baz: Allah 
mempunyai sifat hikmah, di mana Allah tidak berkata dan 
bertindak dengan sia-sia. Oleh karena itulah semua syari'at 
Allah SWT mempunyai kebaikan yang besar dan manfaat 
yang banyak bagi hamba-Nya di dunia seperti kebagusan hati, 
ketenangan jiwa dan kebaikan keadaan. Juga akibat yang baik 
dan kemenangan yang besar di kampung kenikmatan (akhirat) 
dengan melihat wajah-Nya dan mendapatkan ridha-Nya. 


Haji sebuah ibadah tahunan yang besar yang Allah 
syariatkan bagi para hamba-Nya, mempunyai berbagai 
manfaat yang besar dan tujuan yang besar pula, yang membawa 


kebaikan di dunia dan akhirat. 
Dan diantara hikmah ibadah haji ini adalah: 
1. Hikmah Ihram 


Pengertian Ihram yakni, pakaian yang terdiri dari hanya 
selembar kain, tanpa sepatu dan tutup kepala, pakaian 
ini seperti pakaian pengemis yang menjadi simbol dari 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


peminta-minta, pengemis tidak pantas menggunakan 
pakaian yang menggambarkan kehebatan manusia dari 
sisi duniawi. 

Hikmah Ihram adalah, di antaranya: 

a. Meninggalkan simbol kesombongan 


Tidak boleh memiliki kesibukan lain kecuali ibadah 
kepada Allah 


c.  Menanggalkan segala macam perbedaan, keangkuhan 
dan status sosial, kecuali ketagwaannya, sementara 
pakaian seringkali bisa menjadi simbol perbedaan 
dan menggambarkan status sosial dan pengaruh 
kejiwaan. 

d. Berinteraksi dengan kebenaran yang datang dari 
Allah Swt. Karena itu sebagai seorang muslim kita 
tidak boleh mengukur kebenaran dari jabatan status 
sosial, harta dan sebagainya. 


e. Ihram adalah simbol persamaan derajat manusia 
dalam menghadap Allah Swt dan pakaian seperti 
itulah yang akan dikenakan setiap muslim dalam 
menghadap Allah sesudah kematiannya. 


Thawaf 


Pengertian Thawaf adalah mengelilingi Kabah 7 (tujuh) 
Kali putaran. Hikmah Thawaf atau mengililingi kabah 
memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia 
dipersilakan bahwa diperintah untuk berkativitas dalam 
hidupnya, termasuk aktivitas mencari nafkah, namun 
sebagai muslim kita tidak akan keluar dari lingkaran atau 
garis yang ditentukan Allah. 


Bagi seorang yang telah menunaikan, semakin besar 
tekadnya untuk tidak menghalalkan segala cara dalam 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


70 


mencapai keuntungan yang sifatnya duniawi. Karena 
apapun yang hendak diperoleh, pada dasarnya hanyalah 
batu loncatan untuk mendapatkan keuntungan ukhrawi, 


Allah berfirman : 


Di omi ELIA NI 
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri — akhirat, 
dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 
lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, 
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan.” (O.S. Al-Gashhas: 77) 


Sa'i 

Sa'i dalam pengertian harfiahnya adalah usaha. Sedangkan 
dalam rangkaian manasik haji sa'i adalah lari-lari kecil dari 
bukuit shafa ke bukit marwah 7 (tujuh) kali. Hikmah sai 
yang secara harfiyah artinya usaha, ini berarti manusia 
harus berusaha dalam menjalani kehidupannya. Siti 
Hajar yang berlari dari Shafa ke Marwa, merupakan 
usaha untuk mendapatkan air yang merupakan salah 
satu kebutuhan utama manusia. Karena itu orang yang 
sudah menunaikan ibadah haji semestinya tetap rajin 
bahkan lebih rajin dalam usaha, bukan malah diam dan 
berpangku tangan. 


Adapun Shafa artinya kesucian dan ketegaran, sedangkan 
Marwa artinya ideal. Ini berarti. Seorang haji dalam usaha 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


meraih kenikmatan duniawi harus dengan jiwa yang tegar 
dan menjaga kesucian sehingga tidak menghalalkan segala 
cara agar idealisme yang dianutnya tetap terjaga. 


Wuguf di Arafah 


Pengertian wuguf adalah berdiam diri di Padang Arafah. 
Arafah itu sendiri artinya pengenalan. Hikmah ketika 
wukuf di Arafah diharapkan dia lebih menganal kepada 
Allah Swt dengan segala kekuasaan-Nya dan mengenal jati 
dirinya, dari mana, mau apa, harus bagaimana dan mau 
kemana yang dari sini setiap jamaah haji harus melakukan 
instropeksi diri atau muhasabah, lalu menyadari kesalahan 
dirinya, bertaubat dan bertekad untuk menjalankan 
kehidupan yang lebih Islami lagi. 

Para jamaah haji juga seharusnya dapat membayangkan 
bagaimana keadaan di Padang Mahsyar nanti, karena 
berkumpulnya jamaah haji di Arafah juga sebagai simbol 
dari padang Mahsyar kelak disitu manusia menunggu 
keputusan Allah Swt apakah akan dimasukkan ke Syurga 


atau Neraka. 
Melontar 


Hikmah melontar yang disimbolkan sebagai perlawanan 
terhadap syaitan. Karena itu, seorang haji semestinya 
menjadi manusia yang tidak mau tunduk pada syaitan 
dengan segala ajakan, godaan dan rayuannya, bahkan 
syaitan selalu dijadikan sebagai musuh yang paling 
berbahaya. 


» ge... En P9 2 II) 9, 3. mad Pe 
5 Yg 5 Wall IA Iganta Tadi H3 


2 38 


2 RE 2.58 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


72 


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu 
ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut 
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh 
yang nyata bagimu.” (O.S. Al-Bagarah: 208). 


6. Tahalul 


Hikmah tahalul artinya halal. Bagi jamaah haji, setelah 
tahalul dengan menggunting atau mencukur rambut, 
berarti apa-apa yang semula tidak diperbolehkan untuk 
dilakukan, sekarang menjadi boleh, ini berarti, seorang 
haji hanya malakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah 
dan Rasul-Nya, hal-hal yang diharamkan, baik itu yang 
menyenangkan atau menguntungkan, maka dia tidak 
akan melakukannya. 


Dengan demikian, setelah seorang muslim menunaikan 
ibadah haji, dimana dituntut membuktikan kemabruran 
hajinya itu dengan sikap dan perilaku yang sesuai 
dengan ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh 


Rasulullah Saw. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Cinta 


(Cerita Indah Tauladan Anda) 


A. MUOADDIMAH 


adi malam aku kirim bidadari untuk menjaga tidurmu. 
Eh, dia buru-buru balik. Katanya, Ah, masa bidadari 
disuruh jaga bidadari? 


Kalau kamu nanya berapa kali kamu datang ke pikiranku, 
jujur aja, cuma sekali. abisnya, ga pergi2 sih! Sempet bingung 
juga, kok aku bisa senyum sendiri. Baru nyadar, aku lagi 
mikirin kamu. 


Kalau suatu saat kamu hancurkan hatiku... akan 
kucintai kamu dengan kepingannya yang tersisa. Berusaha 
melupakanmu, sama sulitnya dengan mengingat seseorang 
yang tak pernah kukenal. 


Kalau kamu ajak aku melompat bareng, aku nggak bakalan 
mau. Mending aku lari ke bawah, bersiap menangkapmu. 


Ga usah janjiin bintang dan bulan untuk aku, cukup 
janjiin kamu bakal selalu bersamaku di bawah cahayaNya. 


Kalau kamu nanya mana yg lebih penting buat aku: 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


76 


hidupku atau hidupmu, aku bakal jawab hidupku. Eits, 


jangan marah dulu, karena kamulah hidupku. 


Pertama ketemu, aku takut ngomong sama kamu. 
Pertama ngomong sama kamu, aku takut kalau nanti suka 
sama kamu. Udah suka, aku makin takut kalau jatuh cinta. 
Setelah sekarang cinta sama kamu, aku jadi bener2 takut 
kehilangan kamu. Kamu emang menakutkan! 


Jika aku bisa jadi bagian dari dirimu, aku mau jadi air 
matamu, yang tersimpan di hatimu, lahir dari matamu, hidup 
di pipimu, dan mati di bibirmu 


Orang bilang bulan itu indah...tapi aku bilang tidak. 
Orang bilang planet venus itu cantik...tapi menurut aku tidak. 
Aku bilang bumi itu indah dan cantik...karena ada kamu. 


Aku baru menikahimu satu tahun lamanya, tapi aku 
sudah tidak kuasa membayangkan hidupku tanpa kamu. 


B. PESONA WANITA YANG DICINTA ROSULULLAH 


Khadijah dan Aisyah, Kedua perempuan terhormat 
itu bergantian mengisi kehidupan Rasulullah pada dua fase 
kenabian yang berbeda. Tapi cinta Rasulullah pada keduanya 
berbeda. Jika Rasulullah SAW ditanya siapa istri yang paling 
dicintainya, Rasul menjawab, ”Aisyah”. Tapi ketika ditanya 
tentang cintanya pada Khadijah, beliau menjawab, “cinta itu 
Allah karuniakan kepadaku”. Cinta Rasulullah pada keduanya 
berbeda, tapi keduanya lahir dari satu yang sama: pesona 
kematangan. 


Pesona Khadijah adalah pesona kematangan jiwa. Pesona 
ini melahirkan cinta sejati yang Allah kirimkan kepada 
jiwa Nabi hingga beliau berkata, “siapa lagi yang dapat 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


menggantikan Khadijah?”, sepeninggal istrinya wafat. Cinta 
ini pula yang masih menyertai nama Khadijah tatkala nama 
tersebut disebut-sebut setelah Khadijah tiada, sehingga Aisyah 


cemburu padanya. 


Sedangkan Aisyah adalah gabungan dari pesona 
kecantikan, kecerdasan, dan kematangan dini. Inilah 
gabungan pesona-pesona yang kemudian melahirkan syahwat. 
Sebagaimana Ummu Salamah berkata, “Rasul tidak dapat 
menahan diri jika bertemu dengan Aisyah.” 


Itulah pesona kematangan. Pernikahan dan rumah tangga 
yang memesona merupakan perpaduan dari dua atau lebih 
kepribadian yang juga memesona. Dan pesona itu sejati, 
bukan dari katampanan, kecantikan, atau kekayaan semata, 
tetapi dari kematangan kepribadian. Kepribadian yang 
matang itu kuat tapi meneduhkan. Di sinilah seseorang dapat 
mengatakan, “rumahku surgaku”. Ketika sedang berada di 
dalamnya, ia menjadi sumber energi untuk berkarya di luar. 
Ketika berada di luarnya, selalu ada kerinduan untuk kembali. 


C. CINTA YANG BERSFMI 


Aisyah bukan hanya seorang istri Rasul, tapi juga 
merupakan bintang di langit sejarah. Salah satu credit point 
terbesarnya adalah banyaknya jumlah hadits yang beliau hafal 
dari Rasulullah dan kepahamannya tentang figih sehingga 
menjadi rujukan utama bagi sahabat Rasul yang lain. Itu 
hanya salah satunya disamping luasnya lautan kepribadian 
beliau sebagai Ummul Mukminin yang menjadi rujukan 
kepribadian muslimah. 


Aisyah merupakan buah karya sang suami: Nabi 
Muhammad SAW Inilah tantangan para suami yang mencintai 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


78 


istrinya dengan sejati, menumbuhkan istri yang dicintainya 
sehingga menjadi lebih baik secara berkesinambungan. 


Pekerjaan menumbuhkan ini sulit karena menuntut 
pemahaman yang baik tentang kebutuhan orang yang akan 
dikembangkan. Dan seringkali orang tersebut tidak menyadari 
apa yang dia butuhkan. Seorang istri, misalnya menginginkan 
lebih banyak perhiasan, belum tentu apa dia minta adalah 
apa yang sebenarnya dia butuhkan. Usaha menumbuhkan 
tanpa memahami biasanya hanya akan melahirkan pemaksaan 
kehendak. Tentunya bukan ini cara yang bijaksana. Cara yang 
bijak adalah dengan menginspirasi. 


Suatu ketika, tuntutan istri-istrinya adalah untuk 
mendapatkan lebih banyak perhiasan dunia. Tapi mungkin 
kebutuhan akan pemaknaan lebih dalam terhadap misi besar 
kerasulan (dimana mereka merupakan bagian dari “tim” 


kehidupan Rasul) lebih mereka butuhkan. Maka dengarlah 


jawabannya: 


“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: “Jika kamu 
sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, 
maka marilah supaya kuberikan kepadamu mutah dan 
aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu 
sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya 
serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah 
menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


yang besar.” (OS Al-Ahzab 28-29) 


Dalam perspektif yang lain, hanya dengan cara 
menumbuhkan secara berkesinambunganlah hubungan 
percintaan itu bisa bertahan. Akan sulit mempertahankan 
hubungan tersebut jika orang-orang di dalamnya stagnan. 
Tidak berkembang dari hari ke hari. Karena jiwa ini bisa 
bosan. 


D. ROMANTIKA CINTA RASULULLAH 


Banyak kisah-kisah romantis yang menghiasi kehidupan 
Nabi Muhammad dan istrinya, Aisyah. Rasul pernah 
berlomba lari dengan Aisyah. Rasul pernah bermanja diri 
kepada Aisyah. Rasul memanggil Aisyah dengan panggilan 
kesayangan “Humair2. Rasul pernah disisirkan rambutnya, 
dan masih banyak lagi kisah serupa tentang romantika suami- 
istri. 

Kenapa kisah-kisah itu ada? Karena jiwa butuh perawatan, 
dan begitulah caranya ia dirawat. Kemesraan, senyuman yang 
tulus, pujian, hadiah, ucapan selamat, perhatian, semuanya 
merupakan alat untuk merawat jiwa. Itulah yang akan menjadi 
pelumas bagi mesin rumah tangga sehingga dapat tetap kuat 
menempuh perjalanannya yang lebih jauh, menyelesaikan 
misi besarnya, misi peradaban. 


E. MISI BESAR CINTA RASULULLAH 


Istri-istri nabi masuk ke dalam kehidupan Rasul untuk 
mengisi suatu peran yang harus dijalankannya. Mereka 
menjadi bagian dari tim yang menjalankan misi kerasulan. 
Nampaknya pengisi peran-peran utama tersebut adalah 


Khadijah dan Aisyah. Khadijah hadir selama 25 tahun 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


80 


mendukung Rasulullah dalam membangun basis sosial Islam 
di Mekkah yang berat. Lalu Aisyah yang selama 10 tahun 
mendampingi dalam misi pembangunan konstitusi Negara 
Madinah yang rumit. Dan istri-istri beliau yang lainnya ikut 
mengisi peran-peran lainnya di sekitar kedua poros itu. 


Keluarga Rasul merupakan keluarga dengan misi 
yang berat dan besar: misi kerasulan. Karena tim tersebut 
ditugaskan menangani masalah besar, maka masalah-masalah 
kecil seharusnya tidak boleh mengganggu kinerja mereka. 
Karena kaidahnya sederhana: siapa yang tidak disibukkan 
dengan perkara besar, maka akan disibukkan dengan perkara 
kecil, begitu sebaliknya. Banyak kisah dalam rumah tangga 
Rasul yang menjelaskan hal ini. 


Pernah suatu ketika istri-istri beliau menuntut tambahan 
perhiasan dunia. Ini bukan sesuatu yangsalah. Tetapi kemudian 
Rasulullah mendiamkan mereka selama satu bulan. Karena 
tim ini harus sudah berada “di atas” masalah kecil seperti itu. 
Masalah seperti itu sudah “tidak leve?” untuk diributkan. 


Cerita yang lain adalah ketika Rasul sedang berada di 
tempat Aisyah. Di sana juga sedang ada Saudah, istri Rasul 
yang lain. Aisyah memberika kue yang dibuatnya kepada 
Saudah. Tetapi Saudah mengatakan bahwa kue tersebut 
tidak enak. Aisyah kesal lalu menimpuk Saudah dengan 
kue tersebut, lalu Saudah membalasnya. Jadilah mereka 
balas-balasan menimpuk dengan kue. Apa yang dilakukan 
Rasulullah? Ternyata beliau hanya menonton sambil tertawa. 


Begitulah, tidak semua masalah harus dipikirkan 
dan diselesaikan. Karena beberapa masalah, termasuk 
pertengkaran seperti itu, akan selesai sendiri. Karena masalah 
itu tidak mengancam hal yang asasi: misi kerasulan. Tentunya 
setelah semua elemen menyadari betul apa misi besar mereka. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Beberapa masalah hanya merupakan bumbu penyedap dan 
dinamisator perjalanan bahtera rumah tangga yang panjang. 


E. FITNAH MENGANCAM 


Pasukan muslimin sudah jauh meninggalkan Aisyah 
menuju Madinah. Aisyah tertinggal rombongan. Ia 
berharap mereka akan menyadari bahwa beliau tertinggal 
dan kembali lagi. Tapi ternyata tidak. Ia kemudian pasrah 
kepada Allah. Beruntung, datanglah seorang sahabat laki-laki 
yang menemukan beliau. Akhirnya Aisyah pulang dengan 
menunggani unta sementara si sahabat lak-laki berjalan di 


depan. 


Tetapi di Madinah suasana tidak setenang biasanya. 
Ada kabar bahwa Aisyah berselingkuh. Berita ini menyebar. 
Orang-orang menjadi ragu. Aisyah yang sampai di Madinah 
tidak tahu akan berita itu sampai dua bulan kemudian. Tapi 
Aisyah dapat merasakan perbedaan sikap Rasulullah yang 
mendingin terhadap dirinya. Ia jatuh sakit. Keadaan baru 
menjadi “clear” setelah turun wahyu yang menyatakan Aisyah 


bersih tak bersalah. 


Inilah pelajaran berharga bagi umat Islam tentang 
besarnya bahaya fitnah. Karena itulah kita (dan keluarga kita) 
tidak hanya diperintahkan untuk menjauhi maksiat, tetapi 
juga menjauhi fitnah. Karena fitnah ini besar bahayanya, 
bukan hanya mengancam pribadi sang da'i, melainkan juga 
stabilitas da wah yang diembannya. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


82 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Y 
Berkumpul Sejenak 
Bersama Keluarga Sang Idola 


A. ISLAM AGAMA KOMPREHENSIF 

(- yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah agama 
yang holistik, sebagai sebuah panduan untuk memahami 

kehidupan secara komprehensif, sehingga Islam lebih dari 

sekedar sebuah agama. 


LA EL. 4 PN 
Sedia 2) VI al Lag 
Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 


untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (O.S. Al-Anbiya: 
107) 


Pandangan Muhammad Ibn Abdul Hafidz Suwaid dalam 
bukunya Manhaj Tarbiyah Nabawiyah Li al-Thifl, Islam 


adalah agama keluarga. 


Khamami Zadah dalam bukunya Diskursus politik Islam, 
Islam sebagai agama dan negara. 


Harun Nasution dalam bukunya Islam Ditinjau dari 
Berbagai Aspeknya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan 
manusia dari hubungan antara manusia dengan Tuhan, 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


84 


manusia dengan manusia, sampai manusia dengan alam jagat 
raya. 


Karena keterbatasan waktu, maka saya membatasi 
sekelumit dari satu sisi yaitu Islam sebagai agama keluarga. 
Uraian ini saya kategorikan serial CINTA (Cerita Indah 
Tauladan Anda). Uraian ini saya beri judul “Berkumpul 
Sejenak Bersama Keluarga Sang Idola” 


B. ISLAM AGAMA KELUARGA 


Tidaklah berlebihan jika Islam sebagai agama keluarga. 
Hal tersebut didasarkan beberapa alasan, di antaranya, 


1. Hukum Keluarga memerlukan bantuan kekuasaan 
negara. 


Dalam pandangan Prof. Hazairin, syariat Islam terdiri 

dari tiga kategori: 

(l) syariat yang mengatur hubungan manusia dengan 
Tuhannya, seperti shalat dan puasa. Kewajiban ini 
tidak membutuhkan bantuan kekuasaan negara. 

(2) syariat yang mengatur tuntutan hidup kerohanian 
(keimanan) dan kesusilaan (akhlak). Ini juga tidak 
memerlukan bantuan kekuasaan negara. 

(3) syariat yang mengandung hukum dunia, seperti 
hukum keluarga yang meliputi perkawinan dan 
waris, hukum zakat dan hukum pidana. Hukum- 
hukum ini sangat membutuhkan bantuan kekuasaan 
negara, baik negara Islam maupun negara non-Islam 
agar dapat berjalan dengan sempurna. 


2. Keluarga adalah Benteng Agidah 
Keluarga adalah benteng pertahanan agidah. Maka 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


benteng harus kokoh dari dalam. Setiap individu anggota 
keluarga harus berjaga-jaga pada posisinya masing-masing. 
Jika tidak maka benteng itu akan mudah dibobol. Maka 
setiap muslim wajib mengamankan benteng keluarga 
masing masing. Keluarga muslim adalah basis jama'ah 
Islamiyah. 


3. Keluarga Asas al-Jama'ah 


Keluaga muslim adalah basis jama'ah Islamiyah. Ia ibarat 
sel yang terhubungkan dengan sel-sel lainnya. 


Alah VI MAN SLEYG VI 38 Y 4 3gb VI 3 sai Y 


“Tidak ada kemenangan kecuali dengan persatuan, tidak 
terwujud persatuan kecuali dengan kekuatan dan tidak 
akan ada kekuatan jika tidak dengan jamaah” 


C. KUNCI KELUARGA ISLAM 
1. Tanggung Jawab Ayah 


Belanja yang diberikan oleh seorang ayah kepada 
keluarganya punya pengaruh besar terhadap proses pendidikan 
keluarga. Konsep agama dalam masalah belanja didasarkan 
pada prinsip tidak boros dan tidak kikir, pertengahan di antara 
keduanya. Sebab menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya 
Ihya Ulumiddin Juz 3 hal 36, ketika menjelaskan tanda- 
tanda penyakit hati dan sehatnya, bahwa boros dan kikir 
adalah penyakit hati. Gejala penyakit hati menurut Ahmad 
Husein Ali Salim dalam kitabnya Al-Maradh wa Al-Syifa Fi 
Al-Ouran banyak diabaikan oleh pengidapnya, karena hal 


tersebut didasarkan atas beberapa alasan, di antarnya: 


a). Penyakit hati termasuk sakit yang sulit diketaui oleh 
penderitanya 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


86 


b) 


c) 


d) 


e) 


4 


Jika diketahui pun, sulit bagi pengidapnya untuk bersabar 
menelan pahitnya obat. 

Tipikal obatnya bertentangan dengan hawa nafsunya 
Jika memiliki kesabaran, maka sulit menemukan “dokter” 
yang andal untuk menghadapinya. “Dokter” yang 
dimaksud adalah para ulama 

Problem besarnya adalah “dokter”nya pun mengindap 
penyakit yang sama. Jadi penyakit hati ini kian semakin 
akut dari waktu ke waktu. 

Sementara ilmu tentang penyakit hati mulai semakin 
hilang. 

Adapun tanda-tanda penyakit hati ini pulih kembali 


kesehatannya setelah dilakukan terapi dengan melihat 


penyakit yang diobati. Jika yang sedang diobatinya penyakit 


kikir, maka terapinya dilakukan dengan cara berinfak. Jika 


penyakitnya boros maka ini pun termasuk penyakit hati, 


maka terapinya adalah batas dua sisi antara boros dan kikir. 
Jika ingin melihat batas antara dua sisi boros dan kikir adalah 


dengan dua cara: 


1) 


2) 


Jika menahan harta lebih enak dan lebih menyenangkan 
dari pada mendermakan kepada orang yang berhak maka 
berarti lebih dominan sifat kikirnya, terapinya dengan 
rutin memberi infak. 

Jika mendermakan harta lebih enak dan lebih 
menyenangkan kepada orang yang tidak berhak maka 
berarti lebih dominan sipat boros, terapinya dengan 
ketekunan menahan harta. 


Banyak hadits yang memberikan motivasi agar ayah 


mencari nafkah kepada keluarganya, diantaranya, 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Hadits Nabi 

Ag SEL ip 3 KE GAN Io 3 Al Jana GA 

KE AN (AN AGAN SU Je AE Sing oa Je 
Sui Je 


Artinya: “Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 
dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, 
dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan 
dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala 
yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan 
untuk keluargamu” 


Hadits Nabi 
Pa La 2 At Pe, Par 2 1g ge. Ar 
NP DN Easab Lag cash DP Lan Serabi La 
diet Elia ata KN Te aa Tia Tera 
33 Serabi La 3 Ah0 MI 3 DI, Eesab la 3 ASN 
P., Pe g Sg 0 P. . PP 4 
H0 DI 3 Kane Ebi la Kilo WI 33 
“Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu 
sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang 
engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu 
adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk 
memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah 
bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi 
makan isterimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa 
yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, 
maka itu adalah sedekah bagimu.” 


c) Hadits Nabi 


al Iyan Ob PALI Ab oa NE LL je 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


88 


Artinya: “Barang siapa yang lelah lantaran bekerja untuk 
mencari harta halal maka mati dalam keadaan diampuni 
dosanya.” 


Peranan Ibu 

Keberadaan ibu shalihah sangat diperlukan. Seorang 

ayah yang shalih tidak mampu sendirian mengamankan 

bentengnya. Pertimbangan ibu shalihah adalah: 

(1). Keshalihan, ketaatan, ketagwaan ibu shalihah adalah 
ketenangan yang sesungguhnya 

(2). Kebutuhan makan anak adalah keimanan, Asinya 
adalah kemuliaan, Nyanyiannya adalah dzikrullah 
dan shalawat, Hiasan baju anak adalah cinta Islam 

(3). Kisah Imam Mawardi tentang Tsayibah Shalihah 
Jabir bin Abdillah 


(4). Simpanan berharga 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Y, 


Kedudukan Gnak Dalam Jalam 


A. ANAK DI MATA PARA AHLI 


Makna anak menurut beberapa ahli, di antaranya adalah: 


1 


karya, ingat puisi Chairil Anwar Tanjung berjudul 
“Aku”. Biasanya pembaca puisi akan membaca lengkap 


pujangganya, “Aku buah karya Ibu dan Ayahku” 


kembangnya kehidupan, aneka warna kulit, aneka ragam 


karakter, dan aneka macam sikap. 


adalah wangi-wangian rumah tangga, aneka bau dan 
aneka rasa aroma anak-anak kita, ada yang wangi, ada 


yang bau, bahkan ada yang asem-asem kecut. 
obat pelipur lara, obat rindu, dan pelepas kangen. 


manusia kecil, binatang kecil, tumbuhan kecil. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Pujangga mengatakan anak adalah sebuah maha 


Florist (tukang kembang) mengatakan anak adalah 


Ahli parfum (tukang minyak wangi) mengatakan anak 


Ahli kesehatan (tukang obat) mengatakan anak adalah 


Ahli bahasa mengatakan anak adalah keturunan ke dua, 


B. ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM 

Kedudukan anak dalam Islam lebih dari sekedar hiasan 
dunia. Islam mendudukkan anak sebagai berikut: 
1. Anak adalah Rizgi 

Diri wayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, jika 


salah satu kalian menggauli istrinya maka berdo'alah: 
(233) WP OUas3II Hoa Olesi Lio “il 


Artinya: Ya Allah jauhkan kami dari syaitan, dan jauhkan 
setan dari rizgi yang kau anugrahkan pada kami” Yang 
dimaksud rizgi dalam doa ini adalah anak. (H.R. Bukhori, 
Muslim, Turmudzi) 


Begitu pula Rasulullah Saw, bersabda: “Peliharalah 
anak-anakmu dan perbaikilah budi pekerti mereka. 
Sesungguhnya anak adalah hadiah dari allah kepadamu.” 
(H.R. Bukhari) 


2. Anak adalah sumber keberkahan 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah mengajarkan do'a 
pengantin. Do'a pengantin tersebut adalah: 


s5 Ku palery Se DL II IL 


Artinya: Semoga allah memberkahi atas dan terhadap 
kalian berdua, semoga Dia mengumpulkan kalian berdua 
di dalam kebaikan.” Yang dimaksud berkah dalam do'a ini 
adalah anak. (H.R. Imam Ahmad dan Turmudzi) 


Juga hadits Nabi: “Rumah yang tidak ada anak-anak 
adalah tidak ada ke berkahan di dalamnya.” (H.R. Abu 
Syaikh, Ibnu Hibban) 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Anak-anak adalah penghias mata 
Sebagaimana dalam O.S. Al-Furgan: 74 


HeR SA de aa yo 8 Sets Merem ka Ta Hu 
AA 33 ban539 Ce ya Weh bh Ta ol 


Dt) Tail ir 
Artinya: “dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan 
Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami 
dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan 


Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” 
(O.S. Al-Furgan: 74) 


Anak adalah penghantar orang tua pada sebuah magam 
(kedudukan) di mana orang tua akan masuk surga tanpa 
dihisab 

Dari Siti Aisyah, Rasulullah bersabda: “Barang siapa 
mendidik anak hingga bisa mengucapkan kalimat tauhid 
MI YI JI Y “Tidak ada Tuhan Selain Allah”, maka dia tidak 
akan dihisab oleh Allah.” (H.R. Imam Thabrani) 


Anak adalah kemulian tiada tara 


Dari Abdullah ibn Umar, Rasulullah Saw., bersabda: 
“Tidak dilahirkan seorang anak dalam sebuah keluarga, 
melainkan anak tersebut menjadi kemuliaan yang tidak 


terhingga” (H.R. Thobrani) 
Anak adalah amal kebajikan yang terus bersambung 


deg Rajo Batan 1 LE ya VALP datil pal ol La ISI 


Anak adalah pelayan surga, 


35 dy 


BD AE male La ybs 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


92 


Artinya: “mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang 
tetap muda” (OS. Al-Wagiah: 17 ) 


C. PERINGATAN ISLAM AKAN KEDUDUKAN ANAK 
DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA 


1. Anak adalah Hanya Perhiasan Dunia 


Allah memberikan anugerah, kenikmatan kepada kita 
berupa anak turunan yang lucu dan menghibur, sebagai 
penghias dunia kita. Sebagaimana pernyataan Allah SWT 
dalam surat Al-Kahfi ayat 46 


ko 
GG. 2 Pan P3 Pt -a 2 2-2. Ps to 2 
Aa cas cah N9 Oa 3g Jl Ata) Osalia Ju 


“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih 
baik pahalanya di sisi Allah (Tuhanmu) serta lebih baik untuk 
menjadi harapan.” 


2. Bagaimana anak kita agar menjadi perhiasan dunia 
dan akhirat? 

Iman Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya: Harta dan 
anak adalah perhiasan dan segala bentuk perhiasan dunia 
akan binasa, berkurang, habis, bangkrut, anak sakit, dan 
mati, sehingga tidak layak untuk menyombongkan diri 
dengan harta dan anak. Selain harta dan anak ada yang kekal 
dan baik untuk jadi harapan yaitu (os kaga 1) yaitu 
amalan-amalan yang kekal lagi shaleh seperti shalat 5 waktu, 
amalan haji, puasa Ramadhan dan ucapan-ucapan yang baik, 
bermakna dan berpahala. Hal tersebut lebih baik pahalanya di 
sisi Allah SWT. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Imam  Al-Gazaly memperjelas (elang TI) 
dengan menyebutkan 4 kalimat yang berpahala dan kekal di 
akhirat yaitu: Sebagaimana diriwayatkan barang siapa yang 
mengucapkan kalimah 


1. (WI Otw) maka akan mendapatkan 10 pahala, 
2. (dal) mendapatkan 30 pahala 

3. (WIYIJIY,) mendapat 40 pahala. 

4. (SI) mendapat 40 pahala 


Harta akan menjadi perhiasan dunia akhirat dengan 
menggunakan harta yang kita miliki untuk ibadah haji, 
shadagah, pembangunan masjid, pesantren dll. 


Begitu pula anak akan menjadi perhiasan dunia dan 
akhirat apabila anak kita diperintahkan dan mau melaksanakan 
ibadah kepada Allah seperti shalat, puasa, haji, mendoakan 
orang tua atau dikenal dengan anak yang shaleh. Pentingnya 
memilih lembaga pendidikan yang membina anak kita agar 
menjadi anak perhiasan dunia akhirat. 


3. Anak adalah fitnah 
Anak yang Allah anugerahkan kepada kita tidak hanya 


menjadi hiasan dunia kita tetapi juga menjadi fitnah, ujian 
dan cobaan sebagaimana pernyataan Allah SWT dalam surat 
Al-Anfal ayat 28 


2 g7 En Ae gg ES 5», Lg 5E AD PET GE. ga50 
Fals FAN adas Al A3 Sg dpat Lao Ielelg 
Artinya: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu 


adalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah 
pahala yang besar” (O.S. Al-Anfal: 28) 


Fitnah artinya cobaan dari Allah, jangan sampai kecintaan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


94 


yang berlebihan terhadap anak kita halangi ibadah kepada 
Allah, kalau anak adalah kebahagiaan dunia jangan sampai 
menghalangi kebahagiaan akhirat. Padahal kebahagiaan dunia 
adalah singkat sedangkan kebahagiaan akhirat adalah kekal 
abadi. 


4. Apa yang harus dilakukan orang tua? 

Karena anak adalah Fitnah, ujian, cobaan maka orang tua 
berkewajiban menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk 
anak-anaknya baik kehidupan dunia maupun akhiratnya. 


Sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah dalam surat 
Al-Tahrim ayat 6 


3,33 BU Kab Kami 3 Ia Gali Cb 
PUS pang SI Slaa Be Kal GE 5 


Dom Goa 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan.” 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


N/ 
Vh 
Jodoh Cwet Hingga Sunga 


A. MUGADDIMAH 


radisi do'a untuk pengantin baru biasanya orang-orang 
mengucapkan do'a semoga jodoh awet hingga tua. 


Kebiasaan masyarakat kita juga sering mengucapkan 
do'a untuk kedua mempelai selepas mengucapkan ijab gabul 
pernikahan umumnya yaitu semoga jodoh awet hingga mati. 


Padahal yang kita harapkan dari ikatan suci pernikahan 
adalah bukan hanya jodoh awet hingga tua, bukan pula jodoh 
awet hingga mati, tapi yang kita pinta dan jaga adalah agar 
jodoh awet hingga surga, amin. 


Mengapa kita meminta agar jodoh awet tidak hanya 
sampai tua, tidak hanya sampai mati, tetapi awet hingga 
surga? Inilah yang akan kita kupas walaupun tidak tuntas. 


B. SEJARAH PERMULAAN PERNIKAHAN 


Nikah adalah salah satu syari'at di antara syari'at-syariat 
yang telah berlangsung sejak dahulu. Nikah telah disyari'atkan 
sejak Nabi Adam AS hingga terus berlangsung ke surga. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


96 


Kisah pernikahan Nabi Adam AS dengan Siti Hawa 
akan melengkapi sejarah permulaan pernikahan di dunia. 
Penjelasan sejarah ini diawali dari penempatan Nabi adam di 


surga oleh Allah SWT. 
Keterangan beberapa ahli tafsir bahwa setelah N. Adam AS 


ditempatkan di surga, ia berjalan sendiri dan merasa kesepian 
karena tidak ada yang menemani dan menghiburnya. Kemudian 
Allah SWT menjadikan ia tidur, ketika Adam AS tidur, Allah 
SWT mengambil dari tulang rusuk sebelah kirinya, disebut 
Oushayry (tulang rusuk yang pendek), dari tulang rusuk pendek 
itu dijadikanlah Siti Hawa dengan tanpa terasa dan tidak terasa 
sakit, jika Adam merasa sakit makan tentu manusia tidak akan 
merasa nyaman untuk berkasih sayang. 


Kemudian dipakaikan pakaian surga dan dihiasi dengan 
berbagai macam hiasan surga seputar kepalanya. Ketika 
Adam terbangun dari tidurnya, maka Adam melihat Siti 
Hawa duduk di dekatnya. Para malaikat menguji ilmu Adam, 
terjadilah dialog di antara mereka: 


Malaikat : Siapakah ini wahai Adam?, 

Adam : Seorang perempuan 

Malaikat : Siapakah namanya? 

Adam : Hawa 

Malaikat : Mengapa dinamakan Hawa? 

Adam : Karena tercipta dari sesuatu yang hidup 
Malaikat : Untuk apa ia diciptakan? 

Adam : Agar ia tentram di sisiku, dan aku juga 


nyaman di sisinya. 


Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT: 


LI 0S Lena La Jang Bal Oak ya Kls all ya 
Artinya: “ Dialah Dzat yang telah menciptakan kalian dari 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


jiwa yang satu dan menjadikan daripadanya pasangan agar ia 
tentram bersamanya.” 


Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
Ol Layu lead OB gel ain ad aile pala adl JB 
Laae Je la mand SA 


Artinya: Nabi SAW bersabda bahwa perempuan diciptakan 
dari tulang rusuk yang bengkok. Apabila kamu meluruskannya 
maka kamu akan mematahkannya, dan apabila kamu 
membiarkannya maka dia akan senagn berada di dalam 
bengkoknya.” 


Sebuah hikmah atau rahasia, karena Adam diciptakan dari 
tanah maka semakin hari tanah semakin baik, sehingga wajah 
laki-laki semakin hari semakin baik, sehingga setiap hari tidak 
perlu berhias. Berbeda dengan Hawa yang diciptakan dari 
tulang atau daging, sifat daging cepat membusuk dan rusak, 
maka wanita semakin hari semakin cepat tua, sehingga perlu 
berhias setiap hari. 


Ketika Adam mengulurkan tangannya kepada Hawa, 
Malaikat melarangnya. Terjadilah dialog di antara mereka: 


Adam : Mengapa aku dilarang, padahal ia 
diciptakan untukku? 

Malaikat : Sehingga engkau membayar maskawinnya, 
yaitu membaca shalawat kepada Nabi 
Muhammad SAW sebanyak tiga kali. 

Adam : Siapakah Muhamamad SAW? 

Malaikat : Dia sang penutup para nabi, dari 
Keturunanmu, dan jika tidak karena 


Muhammad SAW, maka engkau tidak akan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


97 


98 


diciptakan. 


Sa'id bin Jabir meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia 
berkata Rasulullah SAW bersabda: 


PIL Cia Upin CpKLA Led Eny An lee Gt OT AI OT 151 
Lay Je op VI gag lal, Je sap Watt ata Sg 
le Gaal Aini oa Lele Kas All Oh g La) pad Didin 

Ka yg Jl Olaa 


Apabila Allah akan menciptakan anak perempuan, maka Allah 
mengutus kepadanya dua malaikat yang berwarna kuning, yang 
dihiasi dengan intan dan yagut. Satu dari malaikat tangannya 
memegang kepala anak perempuan, dan satu malaikat lagi 
tangannya memegang kaki anak perempuan searaya berkata 
dengan nama Tuhan kami, dan tuhanmu, yang lemah tercipta 
dari sesuatu yang lemah pula disepakati makna tersebut hingga 
hari kiamat.” 


C. APA BEDANYA NIKAH DI DUNIA DAN AKHIRAT 
Nikah diperkenankan hingga di surga walaupun menikah 


kepada pasangan dari mahram kita. Pasangan yang diharamkan 
di dunia, di surga diperbolehkan. Seperti adik, kakak, bibi, 
paman, kecuali keturunan asli kita seperti anak, cucu, cicit 
dan seterusnya, begitupula ibu, nenek, uyut dan seterusnya. 


Nikah di dunia menurut ahli kesehatan memiliki 3 (tiga) 
tujuan, yaitu: 


1. menjaga keturunan, 


2. mengeluarkan air mani yang berbahaya bagi kesehatan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


jika tidak dikeluarkan, dan 
3. mendapatkan kenikmatan 


Walaupun pernikahannya disurga, namun tiga kenikmatan 
ini akan tetap ada kecuali beranak pinak (mengembangkan 
keturunan) dan tersumbat penyaluran. Artinya pernikahan di 
surge tidak akan menghasilkan anak, dan tidak akan pernah 


tersumbat saluran air maninya. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


99 


100 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Y 
Coet Dan 


MUOADDIMAH 


Na adalah salah satu syari'at di antara syari at-syariat 
yang telah berlangsung sejak dahulu. Nikah telah 
disyariatkan sejak Nabi Adam AS hingga terus berlangsung 
ke surga. 


Tidak hanya manusia yang masuk surge, tetapi juga ada 
beberapa hewan dan benda dunia yang akan masuk surga. 


Ada 10 (sepuluh) hewan masuk surga, yaitu: 


Burag N. Muhammad SAW 

Unta N. Sholeh AS 

Anak sapi N. Ibrahim AS 

Burung Hud-Hud N. Sulaiman AS 
Semut N. Sulaiman AS 

Keledai N. Uzair AS 

Anjing Ashhabul Kahfi 

Hut, IKan Hiu/ IKan Paus N. Yunus AS 


CO AN ON IR ba 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


102 


9. Domba N. Ismail AS 
10. Bagarah, Sapi betina Bani Israil. 


Sedangkan benda dunia yang akan masuk surga adalah 
coet dan ulek-ulek. Kisah Coet dan Ulek-Ulek masuk surge 
ini bukan seperti cerita yang ada di FTV (Film Televisi) 
atau sinetron. Karena cerita yang ada di FTV atau sinetron 
hanyalah fiktif belaka, jika ada kesamaan nama atau kejadian 
itu hanya kebetulan saja. Anda penasaran dengan cerita ini? 
Panting terus dan jangan pindah saluran. 


B. COET DAN ULEK-ULEK MASUK SURGA 


Coet dan Ulek-ulek ini bukan simbol dari coet perempuan 
dan ulek-ulek lakai-laki. Namun coet dan ulek-ulek di sini 


asli, orisinil coet dan ulek-ulek yang biasa di dapur kita semua. 


Sejarawan khususnya bidang arkeologi pasti akan 
memburu coet dan ulek-ulek ini, kalau masih ada pasti akan 
diburunya, karena coet dan ulek-ulek ini memilki nilai sejarah 
yang tinggi, nilai dunia hingga akhirat. 


Namun demikian, coet dan ulek-ulek yang masuk surge 
adalah bukan sembarang coet dan ulek-ulek. Bukan coet 
dan ulek-ulek Siti Nurhalizah apalagi coet dan ulek-ulek 
Siti Markonah. Coet dan ulek-ulek yang akan masuk surge 
itu adalah coet dan ulek-ulek Siti Fatimah Al-Zahra, puteri 
Rasulullah SAW. 


Kalau coet dan ulek-uleknya saja masuk surga apalagi 
pemiliknya, emang pemilik coet dan ulek-ulek itu seperti apa 
sih? Penasaran dengan cerita coet dan ulek-ulek ini? Panteng 
terus ceritanya.... Jangan pindah saluran. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


C. COET DAN ULEK-ULEK SITI FATIMAH Al- 


ZAHRA 


Pemilik coet dan ulek-ulek masuk surge itu adalah 


Fatimah Al-Zahra. 


Profil Fatimah Al-Zahra 

: Fatimah Al-Zahra 

: Anak bungsu Rasulullah SAW, 

: Lahir setahu sebelum hijrah, 

: Nabi Muhammad SAW, kekasih 


Nama 

Status 
Waktu Lahir 
Nama ayah 


Suami 

Umur menikah 
Umur suami 
Meninggal 


Allah SWT 


: Sahabat Ali Karamallah Wajhah 
: Usia 15 tahun 6 bulan 

: Usia 21 tahun 6 bulan 

: 5 bulan setelah wafatnya 


Rasulullah SAW 


Diriwayatkan dari abu Hurairah RA berkata: Pada suatu 
hari Rasulullah SAW dating ke rumah putrinya Fatimah 
Al-Zahra RA. Belaiu melihat Fatimah sedang menumbuk 
gandum di atas gilingan sambil menangis. Terjadilah dialog 


sebagai berikut: 
Rasulullah SAW 


Fatimah 


: Apa gerangan yang membuatmu 


menangis wahai Fatimah? 


: Penyebab aku menangis adalah 


gilingan gandum ini dan pekerjaan 


rumah wahai Rasulullah 


Maka Rasulullah SAW duduk menghampiri Fatimah: 


Fatimah 


: Wahai Ayahku demi kemuliaanmu, 


sekiranya Engkau berkenan untuk 
untuk memerintahkan Ali RA untuk 
memberikan aku seorang pembantu 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 103 


104 


untuk membantu menggiling dan 
seluruh pekerjaan rumah ini. 


Setelah Rasulullah SAW mendengan keluh kesah 
(curhat) Fatimah, Rasulullah menghampiri gilingan gandum 
sambil membaca “Bismillahirrahmanirrahim” Seketika itu 
gilingan bekerja sendiri dengan izin Allah SWT, hingga 
selesai menggiling. Kemudian Rasulullah SAW berkata 
kepada penggilingan: berhentilah dengan izin Allah SWT. 
Penggilingan itu seketika berhenti seraya berkata: Wahai 
Rasulullah demi Dzat yang telah mengutusmu menjadi 
Nabi dan Rasul membawa kebenaran, andaikan Engkau 
memerintahkan ku menggiling gandum dari arah timur 
sampai barat, maka aku akan menggilingnya. Demikian itu 
karena aku mendengar firman Allah SWT dalan O.S Al- 
Tahrim, ayat 6: 


Sa, 


Seal 3 Iga Gaal Cs 
Ba aan gua be Kl ek nh, 


D onak L Oslaang 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan.” 


Penggilingan itu berkata: Aku takut jika nanti masuk 
neraka. Rasulullah SAW bersabda: Bergembiralah kamu, 
bahwa kamu termasuk batu rumah Fatimah di surga, lalu batu 
itu berhenti untuk menggiling. Kemudian Rasulullah SAW 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


berkata kepada Fatimah: Wahai Fatimah, seandainya Allah 
menghendaki, maka penggilingan (ulek-ulek dan coet) itu 
menggiling sendiri, maka itu akan terjadi. Namun demikian 
Allah menetapkan amal kebaikanmu, melebur kesalahanmu 
dan meninggikan derajatmu. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


105 


106 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


(Amaiyah Dan Tradisi Ahlu Al- Sunnah Wa Al- Jamaah) 


W 
Siapakah Ghlu Al- Sunnah 
Wa Al- lama ah? 


A. MUOADDIMAH 


i negara kita yang mayoritas penduduknya muslim, hari- 

hari besar Islam dijadikan sebagai Hari besar nasional 
bahkan dijadikan sebagai acara peringatan di tingkat nasional. 
Seperti kegiatan Maulid Nabi, Isra Miraj, Nuzulul Ouran, 
Tahun Baru Hijriyah dan lain-lain. Namun demikian, tidak 
semua orang sepakat dengan kegiatan tersebut, bahkan ada 
yang menyatakan bahwa peringatan itu bid'ah, sesat dan 
menyesatkan, dan pelakunya diancam masuk neraka. 


Ada fakta yang tidak terbantahkan, suka atau tidak suka, 
mau tidak mau, bahwa di antara umat Nabi Muhammad ada 
perbedaan, bahkan perpecahan sejak di masa awal hingga 
sekarang, dari Kota sumber ajaran Islam Mekkah hingga 
ke Negara kita Indonesia, tentang terjadinya perpecahan di 
tengah umat ini. 


Di antara hadis iftirag adalah Hadits Auf bin Malik 
Radhiyallahu “anhu. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


109 


110 


SIB dag SEA Jo Ia deaatag j PE 
3 G Ha eeM) 8 “. 11 (ata Ag SAH 1 2 


25 & 2 Ai s3r3 oa KE Judi 5 sah AAN 3 3del33 
Jt Gd JB Okans SE AI GS pp Gaga 

KEL JB EA Ia bl 

Artinya: “Dari Auf bin Malik, ia berkata: “Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Yahudi terpecah 
menjadi 71 (tujuh puluh satu) golongan, satu (golongan) 
masuk Surga dan yang 70 (tujuh puluh) di Neraka. Dan 
Nasrani terpecah menjadi 72 (tujuh puluh dua) golongan, yang 
Z1 (tujuh puluh satu) golongan di Neraka dan yang satu di 
Surga. Dan demi Yang jiwa Muhammad berada di Tangan- 
Nya, ummatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 (tujuh 
puluh tiga) golongan, yang satu di Surga, dan yang 72 (tujuh 
puluh dua) golongan di Neraka,” Ditanyakan kepada beliau, 


Siapakah mereka (satu golongan yang masuk Surga itu) wahai 
Rasulullah? Beliau menjawab, Al-Jamaah. 


B. SIAPA AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH? 
1. Pengertian 241 , xx! jal Secara Bahasa. 


Ahlu Sunnah Wal Jama'ah terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu 
Ahlu, Sunnah dan Jamdah. Ahlu memiliki arti keluarga, 
Sebagaimana dalam OS. Al-Hud, ayat 45. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Da SA ir 
Artinya: “Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: 
Ya Tuhanku, Sesungguhnya anakku Termasuk keluargaku, 


dan Sesungguhnya janji Engkau Itulah yang benar. dan Engkau 
adalah hakim yang seadil-adilnya.” 


Jana dalam ai Thaha, ayat 132: 
ta Cat y Te hah #jlL Slai 52 
Dea 5, 


Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan 
shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami 
tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki 
kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang 
bertakwa.” 


Ahlu juga memiliki arti penduduk, sebagaimana dalam 


OS. Al-A'raf ayat 96 
JUS Ga 5 le Kasal an Pa Dannlg Sai Jal 333 
DAA Un tia Lp S3 NG 


Artinya: Jikalau  Sekiranya penduduk negeri-negeri 
beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan 
kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka 
disebabkan perbuatannya.” 


Selanjutnya ahlu pun memiliki arti orang yang memiliki 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


suatu disiplin ilmu (seperti ahli sejarah, ahli pendidikan dan 


111 


seterusnya). Sebagaimana dalam OS. An-Nahl ayat 43 
Dim 2, KO 4 Pata ana 8. 25 DA 
IM Jt des La an Ta NO ya Cita 
O dpl as 


Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali 
orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka: Maka 


bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika 
kamu tidak mengetahui.” 


Al-sunnah menurut bahasa adalah al-tharigah memiliki 
arti jalan, sistem, cara, atau tradisi. Sedangkan menurut istilah 
al-sunnah adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi 


Muhammad SAW. 


Al-Jama'ah menurut bahasa Arab adalah memiliki arti 
bilangan lebih dari dua, sedangkan bahasa Inggris adalah 
menunjukkan bilangan lebih dari satu dan seterusnya. 
Sedangkan pengertian agama al-jamaah adalah kelompok 
mayoritas dalam golongan Islam (jumhur al-muslimin). 


Jadi, Siapakah Ahli Sunnah Wal Jamaah? Pengertian 
Menurut Istilah Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa Ahli Sunnah Wal Jam2'ah adalah golongan 
terbesar umat Islam yang mengikuti system pemahaman 
Islam, baik di dalam tauhid maupun figh mengutamakan 


dalil Al-Gur'an dan Al-Hadits daripada dalil akal. 


Hadits yang menguatkan pengertian di atas, di antaranya 


adalah: 
1. Hadits dalam Kitab Faidul Godir Juz II, hal. 431. 


Ka il ah (8 Ako Je sa doll ye 


BE gak 


112 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Artinya: “Dari Anas: Sesungguhnya umatku tidak akan 
bersepakat atas kesesatan, maka apabila kamu melihat 
perbedaan pendapat, maka kamu ikut golongan terbanyak” 


Hadits dalam kitab Sunnah Abi Daud Juz IV, hal. 201 
Jr lab Uda Iaiasg Un Ng Kara “pol yana Lal sig 


(agls aed lay) 


Artinya: Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara 
kamu setelah wafatku, maka ia akan melihat perselisihan 
yang banyak, maka hendaklah kamu berpegang dengan 
sunahku dan sunnah khulafaual- rasyidin yang mendapat 
hidayat, peganglah sunnahku — dan sunnah khulafau al- 
rasyidin dengan kuat dan gigitlah dengan gigi geraham.” 


Dalam Kitab Sunan Tarmidzi Juz V, hal. 26. 

Sa Jai If ssi ba Jala 

It GS das ) lerl3 Ala VII G me ala Giat 
(Seal ola) IP, ade LI La JE € AI 


Artinya: “Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi 72 
golongan dan umatku terpecah menjadi 73 golongan, 
semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, semuanya 
masuk neraka, kecuali satu golongan, mereka bertanya: 
siapakah satu golongan itu ya Rasulallah? Rasulallah 
menjawab: mereka itu yang bersama aku dan sahabat- 
sahabatku.” (H.R. At- Tirmidzi) 


4. Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, hal. 1322. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


113 


114 


“hay asia SN Ja 25 JB JB IL y Se LE 


Baal Ipt3 GIS JUN 3 Ogkg OIL did 

KEL JGA 
Artinya: “Dari Auf bin Malik, ia berkata: “Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda,Dan demi Yang 
jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, ummatku 
benar-benar akan terpecah menjadi 73 (tujuh puluh tiga) 
golongan, yang satu di Surga, dan yang 72 (tujuh puluh 
dua) golongan di Neraka,” Ditanyakan kepada beliau, 
Siapakah mereka (satu golongan yang masuk Surga 
itu) wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Al-jamaah. 
Dimaksud jamaah adalah golongan mayoritas yang sesuai 
dengan sunnah para sahabat. 


Dalam Kitab Al-Milal Wa al-Nihal Juz I, hal. 13 

Horan SAE Je al Gita Kang ale BA Je li 

JB Reel ag Ja S2 OP 4 Sie le Karl 3,3 

BI La kel Red Jl oyag J3 Rela 4 Kadi Jai 

ul ola) Belbuall Aelad Ogiagll Aeladl sei, ade 
(dls 


Artinya: “Rasulullah SAW menyampaikan bahwa umatku 
akan terpecah menjadi 73 golongan , yang selamat satu 
golongan dan sisanya hancur. Ditanya siapakah yang 
selamat ya Rasulallah? Belaiu menjawab ahlu sunnah wal 
jamaah. Beliau ditanya siapakah ahlu sunnah wal jamaah? 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Beliau menjawab: golongan yang mengikuti sunnahku dan 
sunnah sahabatku. (H.R. Ibnu Majah) 


C. SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMA'AH 


Sebenarnya sistem pemahaman Islam Ahlu sunnah wal 
jama'ah adalah kelangsungan sistem pemahaman Islam sejak 
zaman Rasulullah SAW.,dan Khulafau al-Rasyidin. Tetapi 
sistem ini lebih menonjol setelah lahir Madzhab Murtazilah 
abad 11 H. 


Berawal dari seorang ulama besar bernama al-Imam Hasan 
al-Bashry dari golongan al-Tabi'in di Bashrah (wafat:110 H) 
yang mempunyai majlis ta'lim. Di antara Muridnya bernama 
Washil bin Atha yang pandai dan fasih Berbahasa Arab. Suatu 
saat terjadilah perdebatan antara guru dan murid tentang 
masalah “Seorang mu'min yang Melakukan dosa besar, apakah 
masih tetap mu'min atau tidak?” 


Terjadi perbedaan pendapat menurut al-Imam Hasan 
al-Bashry, seseorang mumin berdosa besar, dihukumi tetap 
mumin selama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi 
dihukumi fasig (berdosa besar) dengan sebab perbuatan 
maksiatnya. 


Hal tersebut berdasarkan dalil al-@Guran dan al-Hadits 
dengan prinsip mendahulukan dalil nagli dari dalil agli. 


1) O.S. Al-Nisa: 48 
Na AS ya B3 Dad GTK ag Ie ol aa ag VJ 


L. gyP 


(2 Labs LSI Te ASI ai8 LI 


Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni 
dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


115 


116 


2) 


D. 


selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. 
Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh 
ia telah berbuat dosa yang besar.” 


Hadits Rasulullah SAW 
Abe AI So dl Iii SE JB Ae Ml 3 aloe 
IA aa ya Leak db ya LL Gb Haag 
(da 3 Gol ola) 
Artinya: “Dari sahabat Abu Dzarri R.A. Berkata: 
Rasulullah SAW. Bersabda: Telah datang kepadaku utusan 
Allah dan menyampaikan kepadaku barang siapa yang 
mati dari umatku sedangkan ia tidak mempersekutukanku 
maka ia kan masuk surga, lalu saya (Abu Dzarr berkata: 


walaupun ia pernah berzina dan mencuri? Berkata (Rasul): 
meskipun ia berzina dan mencuri.” (HR. Bukhari Muslim) 


METODE/ MANHAJ BERFIKIR 


Metode yang digunakan ahli sunnah wal jama'ah dalam 


memutuskan hukum peringatan maulid tidak dengan cepat 


tapi akurat dan cermat dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 


Pertama, Apakah ada perintahnya dalam Al-Guran dan 


Al-Sunah 


Kedua, Apabila perbuatan tersebut tidak ada perintahnya 


dalam Al-@Guran maupun Al-Sunnah kita lihat adakah 


larangan. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Ketiga, Jika tidak ada perintah dan tidak ada larangan, 
apakah ada maslahatnya? 


Keempat, Kalau tidak ada maslahatnya, apakah ada 
madharatnya (bahayanya) terhadap agama? 


Kelima, Keputusan akhir 
1. Kalau ada perintah Al-Guran dan Hadits hukumnya 
wajib atau sunah, 


2. Kalau ada larangan Al-Ouran dan hadits hukumnya 
haram atau makruh 


3. Apabila tidak ada larangan dan perintah tapi mengandung 
mashlahat hukumnya sunnah (baik) 


4. Apabila tidak ada larangan dan perintah tapi mengandung 
mudhorat hukumnya haram. 


5. Apabila tidak ada larangan dan perintah tapi tidak 


mengandung maslahat dan mudhorat hukumnya mubah. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


117 


118 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


/ 
Y 
Pembinaan Yama ah Berkarakter Ahlu 
Sunnah Wa Al-$ama 'ah (Gswaja) 


A. MUOADDIMAH 


lhamdulillah telah datang tahun 2013. Tahun yang 
tersusun dari angka 2000 dan 13. Angka 13 adalah angka 
sial, bagi yang tidak setuju silakan protes. 


Dasar yang mengatakan 13 angka sial yaitu: 13 itu benar- 
benar angka sial, pemiliknya pun akan sial dunia dan akhirat. 
Sial di dunia dengan tidak akan mendapat sesuatu yang 


Thayiban, Nafi an, dan Mubarakan fih. 


Di akhirat pun akan sial tidak akan merasakan indahnya 
surga, bahkan pelaku angka 13 akan merasakan suramnya 


neraka. Wal hasil 13 adalah angka sial. 


Rasionalisasi 13 angka sial adalah sebagai berikut: Rukun 
Iman 6, Rukun Islam 5 dan ihsan 1 jumlahnya 12, jika 
tidak beriman yang 6 dan tidak berislam yang 5 dan tidak 
melakukan ihsan yang 1 maka berarti ia tidak melakukan 12 
yang menyelamatkan, tapi melakukan 13 yang sial. 


Menarik pernyataan Thomas Lickona, seorang pakar 
pendidikan karakter bahwa tiga komponen nilai-nilai 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


119 


120 


karakter yang baik (components of good character), yaitu 
moral knowing, moral feeling, dan moral action. Karakter 
Jama'ah yang akan selamat dunia sampai akhirat adalah yang 
berkarakter ASWAJA (ahlussunnah wal jamgdah) dengan 
menjadikan iman sebagai moral knowing (olah pikir): Ihsan 
sebagai moral feeling (olah hati), dan Islam sebagai moral 
action (olah raga). Hal tersebut di dasarkan hadits Rasulullah 
Saw: 


3 AI eaJl, cal yg (AS (HS Nag cl AP Oi OLI 
Iga TA Op Al VP AI VOL ES Ol Oka 0g om jua 


Ukas, Pe39 36 353 pra a33 dug ads PU) Ie 2 Jl 
Iran AI) Kebata OP oa HL, 


» daa ola Ily SB ol7 3 L OB aj SE AI ag Ol OLI 


B. MORAL KNOWING 


Moral knowing atau pengetahuan tentang moral pemuda 
ansor, yang berkarakter ASWAJA (Ahli Sunnah Wa al-Jama' ah) 
adalah dengan melakukan decesion making (pengambilan 
keputusan). Decesion making kerangka berpikir pemuda 
ASWAJA di dalam memahami Islam, adalah dengan rasional 


dan dengan metode yang tidak cepat tapi akurat dan cermat: 


Contoh decesion making rasional tentang maulid, 
1. Maulid tidak ada dalilnya 
Wahabi Salafi “Maulid dan tahlilan itu haram, 
(WS) : dilarang di dalam agama.” 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Nahdlatul Ulama 
(NU) : 
WS : 


NU: 


WS : 


NU: 


2. Memuji nabi 


WS : 


NU: 


WS: 


NU: 


“Yang dilarang itu bid'ah, bukan 
Maulid atau tahlilan, bung! 
“Maulid dan tahlilan tidak ada 
dalilnya.” 

“Makanya jangan cari dalil sendiri, 
nggak bakal ketemu. Tanya dong 
sama guru, dan baca kitab ulama, 
pasti ketemu dalilnya.” 

“Maulid dan tahlilan itu bid'ah, 
tidak ada di zaman Nabi saw.” 
“Terus terang, Muka anda juga 
bid'ah, karena tidak ada di zaman 
Nabi Saw.” 


“Tidak boleh memuji Nabi Saw. 
secara berlebihan.” 

“Hebat betul anda, sebab anda 
tahu batasnya dan tahu letak 
berlebihannya. Padahal, Allah saja 
tidak pernah membatasi pujian- 
Nya kepada Nabi Saw. dan tidak 
pernah melarang pujian yang 
berlebihan kepada beliau.” 

“Kita dilarang mengkultuskan 
Nabi Saw. sampai-sampai 
menganggapnya seperti Tuhan.” 
“Orang Islam paling bodoh pun 
tahu, bahwa Nabi Muhammad Saw. 
itu Nabi dan Rasul, bukan Tuhan.” 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


121 


122 


3. Bid'ah 
WS : 


NU: 


WS : 


NU: 


“Semua bid'ah (hal baru yang 
diada-adakan) itu sesat, tidak ada 
bid ah yang baik/hasanah. 

“Saya ucapkan selamat menjadi 
orang sesat. Sebab Nabi Saw. 
tidak pernah memakai resleting, 
kemeja, motor, atau mobil seperti 
anda. Semua itu bid'ah, dan semua 
bid'ah itu sesat.” 

“@unut Shubuh itu bid'ah, tidak 
ada dalilnya, haram hukumnya.” 
“Kasihan, “rokok apa yang anda 
hisap? Setahu saya, di dalam 
iklan, merokok Star Mild hanya 
membuat orang terobsesi menjadi 
sutradara atau orator. Sedangkan 
anda sudah terobsesi menjadi 
ulama besar yang mengharamkan 
gunut. 


Contoh methoda yang digunakan ahli sunnah wal jamz ah 


dalam memutuskan hukum peringatan maulid tidak dengan 


cepat tapi akurat dan cermat dengan langkah-langkah sebagai 


berikut: 


Pertama : 


Kedua : 


Apakah peringatan mauid ada perintahnya dalam 
a-@Guran dan Al-Sunah 

Apabila perbuatan tersebut tidak ada perintahnya 
dalam al-@Guran maupun al-Sunnah kita lihat 
adakah larangan terhadap peringatan maulid 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Ketiga: — Jika tidak ada perintah dan tidak ada larangan, 
apakah peringatan maulid nabi ada maslahatnya? 


Keempat: Kalau tidak ada maslahatnya, apakah ada 
madharatnya (bahayanya) terhadap agama? 
Kelima : Keputusan akhir: 
1. Kalau ada perintah Al-Ouran dan Hadits 
hukumnya wajib atau sunah, 
2. Kalau ada larangan Al-Ouran dan hadits 


hukumnya haram atau makruh 

3. Apabila tidak ada larangan dan perintah tapi 
mengandung mashlahat hukumnya sunnah 
(baik) 

4. Apabila tidak ada larangan dan perintah tapi 
mengandung mudhorat hukumnya haram. 

5. Apabila tidak ada larangan dan perintah tapi 
tidak mengandung maslahat dan mudhorat 
hukumnya mubah. 


C. MORAL FFELING 

Moral feeling atau perasaan tentang moral pemuda ansor 
yang berkarakter ASWAJA (Ahli Sunnah Wa al-Jamzah) 
adalah yang hatinya sehat, conscience (hati nurani), dan 
loving (mencintai) the good (baik), tidak sakit. 


Gejala penyakit hati menurut Ahmad Husein Ali Salim 
dalam kitabnya Al-Maradh wa Al-Syifa Fi Al-Our an banyak 
diabaikan oleh pengidapnya, karena hal tersebut didasarkan 
atas beberapa alasan, di antarnya: 

1. Penyakit hati termasuk sakit yang sulit diketaui oleh 
penderitanya. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


123 


124 


D. 


Jika diketahui pun, sulit bagi pengidapnya untuk bersabar 
menelan pahitnya obat. 


Tipikal obatnya bertentangan dengan hawa nafsunya 
Jika memiliki kesabaran, maka sulit menemukan “dokter” 
yang andal untuk menghadapinya. “Dokter” yang 
dimaksud adalah para ulama 

Problem besarnya adalah “dokter”nya pun mengindap 
penyakit yang sama. Jadi penyakit hati ini kian semakin 
akut dari waktu ke waktu. 

Sementara ilmu tentang penyakit hati mulai semakin 


hilang. 


MORAL ACTION 


Moral action atau perbuatan bermoral, merupakan hasil 


dari dua komponen karakter lainnya, ada tiga aspek yang 


dapat melihat adanya faktor pendorong dalam melakukan 


perbuatan yang baik, yaitu: 1) kompetensi (competence), 


keinginan (will), dan 3, kebiasaan (habit). 


Bentuk moral action jama'ah yang berkarakter ASWAJA 


adalah rajin, 


Baca Al-Our'an setiap hari (every one every day one juz) 


Banyak membaca Shalawat Nabi pertanda mengingat, 
dan cinta 


Shalat Berjamaah lima waktu 
Dzikrullah bada shalat lima waktu 


Puasa Senin Kamis 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


A. MUOGADDIMAH 
da 5 (lima) keutamaan terkumpul saat ini, diistilahkan 
dengan 1x2 Lust UksYI. Kelima keutamaan itu adalah 
Time, Man, Place, Programme, and Activity. 


Pertama, time, waktunya adalah JJ malam. Kedua, 
man, subjeknya adalah manusia, dan objeknya adalah N. 
Muhammad SAW. Ketiga, Palce, tempatnya adalah masjid. 
Keempat programme, acaranya adalah peringatan maulid 
Nabi Muhammad SAW, dan kelima adalah activity, kegiatan 


apa yang utama yang harus dilakukan. 


B. TIME (WAKTU) 


Time atau waktu yang kita pilih untuk pelaksanaan 
peringatan maulid Nabi Muhammad SAW adalah Jus malam. 
Malam adalah waktu yang utama, hal ini sebagaimana 
keterangan: 


Pertama: Imam Muhammad Nawawi al-Bantani dalam 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


kitab Nihayatu al-Zain dalam kajian tarawih halaman 114, 


125 


126 


dengan mengatakan jLb dis Juasl JUL Jadl bahwa shalat sunnah 
muthlak pada malam hari lebih utama daripada siang hari. 
Dan waktu malam adalah waktu yang di mana setiap detiknya 
dianggap waktu isimewa untuk istighfar, dan do'a. 


Kedua: Syaikh Al-Zarnuji dalam kitab Talim al- 
Mutadallim fi Thurug al-Tdallum dalam fasal afdhalu al- 
awgat, waktu yang paling utama adalah kulla al-lail sepanjang 
malam, waktu sahur, dan bayn al- Isyaain antara Magrib dan 
Isya. 


Ketiga beberapa alasan sebagai berikut, 


a. Malam itu suasana hening, tenang, tidak bising, jauh dari 
hiruk pikuk, waktu yang tepat untuk munajat kepada 
Allah, mengadukan semua persoalan hingga kebutuhan 
sehari-hari. 


b. Malam itu banyak digunakan untuk istirahat, sementara 
sedikit yang menggunakan malam untuk memanjatkan 
do'a dan harapan. 


c. ' Malam saat untuk Hablu min Allah. 


C. MAN (MANUSIA) 


Kemulian kedua yang menambah kemuliaan malam 
maulid adalah karena yang kita peringatai adalah seorang 
manusia yang bernama Muhammad SAW. 


Manusia ada 2 (dua) yaitu: manusia biasa seperti kita 
semua dan manusia luar biasa yaitu junjungan kita semua 
Nabi Muhammad SAW.. Kedua jenis manusia tersebut 
tergolong mankhluk yang utama. Betapapun manusia biasa 
ja adalah tetap utama, hal tersebut dapat dilihat dalam pujian 
Allah kepada manusia. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Pertama, psi & Ls$ ad, dan sungguh Kami memuliakan 
anak Adam (manusia). 


Kedua, 


Da ea BSI KS 
Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 


Ketiga, Plis 54 yi Js melia, 

Manusia adalah makhluk utama, jika berilmu dan 
beramal. Hal ini sebagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali 
dalam Minhaj al-Abidin bahwa Ulas: Jl , WdIWalaupun 
lebih utama ilmu dibandingkan dengan ibadah. Namun, 
ilmu harus dibuktikan dengan ibadah. Karena ilmu adalah 
pohon dan buahnya adalah ibadah. Iman Hasan Al-Bashri 
mengingatkan kepada kita, “Tuntutlah ilmu dengan tidak 
merusak ibadah dan beribadahlah dengan tidak merusak 
tatanan ilmu.” Sehingga penting bagi manusia untuk 
memantapkan keduanya, yaitu ilmu dan ibadah. Kendatipun 
manusia berilmu dan beribadah itu mulia, namun tetap tidak 


dapat membandingi kemuliaan Rasulullah SAW. 


Ahmad Syihabuddin bin Hajar al-Haytamy al-Makky 
ditanya, bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW? Jawabnya 
bahwa berdasarkan gambaran Al-Guran dan al-Sunnah 
bahwaRasulullah SAW adalah lebih mulia dari seluruh nabi 
dan rasul secara muthlak, secara umum dan khusus. Hal 


tersebut didasarkan pada firman Allah SWT: 


Bs seal MI Sa pes Yaa JS pepiana Uiias Jul Ali 
SBI Alas Ja AI Ang ena la KE Lilenya era 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


127 


128 


Artinya: “Para rasul terebut ada yang Kami unggulkan 
beberapa dari mereka, di antaranya ada yang Allah mengajak 
bicara yaitu Musa dan ada yang ditinggikan beberapa derajat 
dari seluruh nabi dan rasul yaitu Muhammad SAW,” 


Nabi Muhammad SAW diunggulkan dari yang lain pada 
3 (tiga) hal, yaitu: diisr kan dan dimi'rajkan dengan pisiknya, 
menjadi tuan bagi seluruh manusia baik orang Arab dan 'Ajam 
(bukan Arab), dan mukjijat yang tidak terhingga kuntitas dan 
kualitasnya serta tidak lenyap (sirna). 


D. PLACE (TEMPAT) 


Kemulian ketiga dari lima kemuliaan yang ada adalah 
karena tempat peringatan maulid ini di tempat yang suci yaitu 


masjid. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


/ 
Yo 
Peringatan Maulid: 
Upaya Merawat Ojaran Ahli Sunnah Wal 
Jama ah. 


A. MUOADDIMAH 


i negara kita yang mayoritas penduduknya muslim, hari- 

hari bersejarah Islam dijadikan sebagai hari besar nasional 
bahkan dijadikan sebagai acara peringatan di tingkat nasional. 
Seperti kegiatan Maulid Nabi, Isra Miraj, Nuzulul Ouran, 
Tahun Baru Hijriyah dan lain-lain. Namun demikian, tidak 
semua orang sepakat dengan kegiatan tersebut, bahkan ada 
yang menyatakan bahwa peringatan maulid itu bid'ah, sesat 
dan menyesatkan, dan penghuninya diancam masuk neraka. 


Ada fakta yang tidak terbantahkan, suka atau tidak suka, 
mau tidak mau, bahwa di antara umat Nabi Muhammad ada 
perbedaan, bahkan perpecahan sejak di masa awal hingga 
sekarang, dari Kota sumber ajaran Islam Mekkah hingga ke 
Negara kita Indonesia. Tentang terjadinya perpecahan di 
tengah umat ini, di antaranya adalah hadis iftirag: Hadits Auf 
bin Malik Radhiyallahu anhu. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


129 


130 


YEN Ogaas 2 basa 5853 jatag GAS Je 3g 
Hi adat ce Ja GA aa 
SS JS ar 2 oa KB Jai Gg TN 3 5d 


Ad 


as Ge JUN Ogan 0 KA Sl 53 asa 
KEL JG EP oa JI 
Dari Auf bin Malik, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu 
alaihi wa sallam bersabda, “Yahudi terpecah menjadi 71 (tujuh 
puluh satu) golongan, satu (golongan) masuk Surga dan yang 
70 (tujuh puluh) di Neraka. Dan Nasrani terpecah menjadi 
Z2 (tujuh puluh dua) golongan, yang 71 (tujuh puluh satu) 
golongan di Neraka dan yang satu di Surga. Dan demi Yang 
jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, ummatku benar- 
benar akan terpecah menjadi 73 (tujuh puluh tiga) golongan, 
yang satu di Surga, dan yang 72 (tujuh puluh dua) golongan 
di Neraka,” Ditanyakan kepada beliau, Siapakah mereka (satu 
golongan yang masuk Surga itu) wahai Rasulullah? Beliau 
menjawab, Al-Jamaah. 


Sejarah mencatat, bahwa perpecahan itu dimulai pada 
akhir pemerintahan Sayidina Ali bin Abi Thalib r.a., telah 
menyempal beberapa kelompok dari mayoritas umat Nabi 
Muhammad seperti kelompok Khawarij, Syi'ah, Murtazilah 
dan sebagainya. Dengan berlalunya waktu kelompok- 
kelompok sesat, kelompok-kelompok menyimpang itu 
bermunculan. Sebagaimana dalam hadits di atas. Tidak semua 
kelompok menyimpang ini muslim, kelompok benar, dan 
selamat., kecuali kelompok mayoritas yaitu kelompok Ahli 
Sunnah Wal Jamzah. 


Manhaj (metode) Ahli Sunnah Wal Jamaah di dalam 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


tauhid menggunakan dalil nagly dan dalil agly. Berbeda dengan 
metode Ahlu atsar dan Mutazilah yang berani menafsirkan 
ayat-ayat mutasyabihat dengan menurut akal. Selanjutnya 
metode Ahli Sunnah Wal Jama'ah dalam memutuskan hukum 
adalah dikembalikan kepada Al-Our'an, Al-Hadits, Ijma dan 
Oiyas. Adapun Tharigah (cara) Ahli Sunnah Wal Jama'ah di 
dalam menggunakan sumber-sumber tersebut adalah dengan 
cara mendahulukan dalil Al-@Guran, dan Al-Hadits daripada 
akal dengan Ijma dan Oiyas, jika tidak didapat dalil Al- 
Our an dan Al-Haidits. 


B. MAULID NABI MUHAMMAD SAW 


Peringatan maulid adalah sebuah kegiatan yang 
diselenggarakan dengan tujuan untuk mengenang, dan 
memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kegiatan 
memuliakan dan mengenang Nabi Muhammad SAW dapat 
dilakukan kapan dan di manapun, tidak mengenal waktu, 
dan tempat. Namun demikian pada hari, tanggal, dan bulan 
dilahirkan Nabi Muhammad SAW, peringatan maulid Nabi 
Muhammad SAW ini terasa lebih semarak. 


Untuk mengetahui lebih dalam tentang acara peringatan 
Maulid nabi Muhammad SAW, maka dijelaskan dalama 


beberapa bagian, di anataranya adalah: 


1. Pengertian Secara Bahasa 

Secara etimologi maulid (N,4) atau maulud (-J44) adalah 
berasala dari bahasa Arab. Berasal dari kata “,, dan derivasi 
kata sebagai berikut: 
1. 3, (Fiil Madhi, artinya telah lahir) 
2. a4 (Fiil Mudhore, artinya akan lahir) 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


131 


132 


39, (Isim Mashdar Taukid, artinya kelahiran) 
ss (Isim Masdar Mimi, artinya yang kelahiran) 
Jl, (Isim Fa'il, artinya yang melahirkan) 

»Jss (Isim Maf'ul, artinya yang dilahirkan) 
J (Fiil Amar, artinya lahirlah) 
abY (Fiil Nahyi, artinya jangan lahir) 


Na (Isim Zaman, artinya waktu kelahiran) 


IS 00 AN MI SD 


3s (Isim Makan, artinya tempat kelahiran) 


- 
S 


. Sts (Isim Alat, artinya alat lahir) 


Berdasarkan derivasi kata w, tersebut di atas, dan 
disesuaikan dengan istilah yang masyhur berkembang untuk 
peringatan maulid Nabi adalah dengan istilah Maulid (w,-) 
kelahiran, waktu lahir, tempat lahir, dan Maulud (555) berarti 
orang yang dilahirkan. Dengan demikian yang dimaksud 
maulid adalah mengenang seputar kelahiran Nabi Muhammad 
SAW, sejarah waktu dan tempat kelahiran Nabi Muhammad 
SAW., dan mauludan berarti memperingati orang yang 


dilahirkan yaitu Nabi Muhammad SAW. 


2. Pengertian Agama 

Pengertian peringatan maulid/maulud Nabi Muhammad 
SAW adalah berkumpul beberapa orang muslim membaca 
Al-Ouran, sejarah permulaan dakwah Nabi Muhammad 
SAW, lalu mencicipi hidangan yang disediakan dengan tidak 
berlebihan. 


3. Seputar Pendapat Ulama tentang Hukum Peringatan 
Maulid 


Terdapat sejumlah “Ulama menyampaikan pendapat 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


terkait hukum seputar pelaksanaan maulid nabi Muhammad 


SAW, di antaranya adalah: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Imam Al-Hafidz Al-Suyuthi dalam Majmu' Fatawa 
(kumpulan fatwanya) menyatakan bahwa apabila dalam 
pelaksanaan peringatan maulid nabi Muhammad SAW 
adanya shilaturrahim, pembacaan Al-Guran, Shalawat 
dan sejarah Nabi, serta adanya shadagah maka peringatan 
maulid seperti demikian adalah hukumnya “bid'ah 
hasanah”, karena terkandung ekspresi kegembiraan, 
penghormatan atas lahir Nabi Muhammad SAW. 

Syaikh Islam Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan dalam 
kitabnya Sirah Nabawiyah menjelaskan hukum berdiri 
ketika mendengar sejarah Rasulullah dihukumi mustahsan 
(dianggap baik). 

Imam Subki dan jama'ah berdiri ketika dibacakan sejarah 
Nabi Muhammad SAW. 

Imam Abu Syamah Syaikh Nawawi menyatakan 
bahwa sebaik-baiknya bid'ah di zaman sekarang adalah 
peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. 

Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi dalam kitab 
Nihayah al-Zain menyatakan bahwa tingkatan kemuliaan 
malam adalah sebagai berikut 

Pertama malam lahirnya Nabi Muhammad SAW 

Kedua malam Al-@adar 

Ketiga malam Isra Mi'raj 

Keempat malam Arafah 

Kelima malam Jum'at 

Keenam malam Nisyfu Sya ban 


Ketujuh malam hari raya 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


133 


134 


6) 


7) 


Hadits Abu Sa'id Al-Khudri 
Gp Ol: JUS Jaye Gl: dang ale Al Jae AI Sya, JU 
VE AL AI AB SSS Lani HS Ca Jaa Elag 
G4 OEM pl cedaen pr op JB 20 2 VI jSSI 


BSA j3 S3 ya 153 Ldlasr Leah Je Ela 
Nabi bersabda Jibril dating kepadaku dan berkata: 
Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu berfirman: Tahukah 
kamu bagaimana Aku meninggikan sebutanmu? Aku 
menjawab bahwa Allah dan RasulNya Maha mengetahui. 
Jibril berkata: Allah berfirman apabila Aku disebut maka 
engkau disebut bersamaku. 


Hadist tentang Puasa Senin dan Kamis 


Puasa Senin dan Kamis berdasarkan tuntunana nabi 
Rasulullah Saw sebagai berikut : 


Kasi HE Po CL Ko ND Ae SI 
Jala UI VI Kane 


Telah berkata Aisyah, “Bahwasanya Nabi SAW biasa 
mementingkan puasa Senin dan Kamis”. (HR. Khamsah 
kecuali Abu Dawud) 


Ben ibas G3 KTNA 2.3 ana 8 8. : SN Tx 
PS SJ se Be osn ja ala 


Sia ya Flo 3 IE EU Li pi 
Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, 


“Amal-amal ditampakkan (dilaporkan) setiap hari 
Senin dan Kamis. Maka aku senang manakala amalku 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


ditampakkan sedang aku berpuasa”. (HR Ahmad dan 
Tirmidzi) 


JB GAN 2333 GP JA Oa Bul Sa 
da 3 SEL gal A3 Je JA pas Sl Pa WS 


Dari Abu Oatadah RA bahwasanya Nabi SAW ditanya 
tentang berpuasa di hari Senin. Maka beliau bersabda, “Hari 
Senin adalah hari kelahiranku dan hari diturunkannya 
wahyu kepadaku”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim/ 


C. PANDANGAN AHLI SUNNAH WAL JAM'AH 
TERHADAP PERINGATAN MAULID NABI 
MUHAMMAD SAW. 


Methoda yang digunakan ahli sunnah wal jama'ah dalam 
memutuskan hukum peringatan maulid tidak dengan cepat 
tapi akurat dan cermat dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 

Pertama, Apakah peringatan mauid ada perintahnya 
dalam al-Guran dan Al-Sunah 

Kedua, Apabila perbuatan tersebut tidak ada perintahnya 
dalam al-Our an maupun al-Sunnah kita lihat adakah larangan 
terhadap peringatan maulid nabi. 

Ketiga, Jika tidak ada perintah dan tidak ada larangan, 
apakah peringatan maulid nabi ada maslahatnya? 

Keempat, Kalau tidak ada maslahatnya, apakah ada 
madharatnya (bahayanya) terhadap agama? 


Kelima, Keputusan akhir: 
1. Kalau ada perintah Al-Guran dan Hadits hukumnya 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


135 


wajib atau sunah, 

2. Kalau ada larangan Al-Ouran dan hadits hukumnya 
haram atau makruh 

3. Apabila tidak ada larangan dan perintah tapi mengandung 
mashlahat hukumnya sunnah (baik) 

4. Apabila tidak ada larangan dan perintah tapi mengandung 
mudhorat hukumnya haram. 

5. Apabila tidak ada larangan dan perintah tapi tidak 
mengandung maslahat dan mudhorat hukumnya mubah. 

JADI, BAGAIMANA HUKUMNYA PERINGATAN 
MAULID? JAWABANNYA ADA DI HATI KITA 
MASING-MASING. 


136 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


/ 
Y 
Natal, Jahun Baru, Dan 
Di antara Joleransi dan Hati-dtati, 
Suhahati dan Mawar Diri, Serta Cinta 


A. MUOADDIMAH 

da sebuah pemandangan yang menarik di penghujung 

tahun 2014, dan memasuki awal tahun 2015. 
Pemandangan yang mengharuskan untuk bersikap toleransi, 
namun tetap hati-hati. Pemandangaan yang menimbulkan 
suka hati, namun tetap menjaga diri. Pemandangan yang 
mewajibkan untuk mengekspresikan cinta mati, namun tetap 
menjadi orang shufi. 


Pemandangan itu adalah peristiwa Natal di penghujung 
tahun 2014, tepatnya tanggal 25 Desember 2014. Sebuah 
keniscayaan pluralisme agama, menuntut kita bersikap 
toleransi dengan menghargai, dan menghormati ajaran 
Nahrani dan hidup bersosialisasi dan menebarkan cinta kasih 
dan damai kepada mereka namun tetap hati-hati dan waspada 
agar tetap menjaga akidah dan tidak terkecoh dengan tipu daya 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


137 


138 


mereka, karena mereka tetap umat yang tidak akan pernah 
rela dan terus memusuhi Islam. Sebagaimana peringatan Allah 


SWT dalam OS. Al-Bagarah: 


8 - ag. Lae Da arm PA T 
IE 5 GAN Ia 53 J3 


Ga JAE SA In AN LI 3 SAM ya Al coba 


ji 2 2.0 
DPS NG Ia al 3 ML ali 


Artinya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan 
senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. 
Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk 
(yang benar)”. dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti 
kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka 
Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. 
(OS. Al-Bagarah, ayat 20). 


Pemandangan itu berupa peristiwa pergantian tahun baru 
di awal tahun 2015, tepatnya tanggal 1 Januari 2015. Entoh 
sejak kapan dan siapa penggagasnyaseantero dunia, semua jenis 
manusia, besar-kecil, lelaki-perempuan, di kampung-di kota, 
kaya-miskin, orang biasa-selebriti semua rela mengorbankan 
waktu istirahatnya hanya untuk menyaksikan bunyi petasan 
dan terompet pada waktu 24.00 malam hari. Padahal Nabi 
telah memberikan tuntunan hidup sehari-hari untuk berbuat 
yang bermanfaat dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia. 


Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 


Artinya: Di antara kebaikan Islam seseorang adalah 
meninggalkan yang tidak bermanfaat. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Bagaimana seharusnya kita bergembira, Allah memberikan 


petunjuk dalam OS. Al-Nashr, sebagai berikut: 
Al ad 3 Lae GAN EA Dig AI pa AI) 


- - (AS - - - »£ 
“big Ot nh Sasa Ia UI 3 Dg 
Artinya: Apabila telah datang pertolongan Allah dan 
kemenangan (1), dan kamu lihat manusia masuk agama 
Allah dengan berbondong-bondong (2), Maka bertasbihlah 
dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. 
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat (3). (OS. 
Al-Nashr, 1-3). 


Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka seharusnya 
ekspresi bersyukur, bergembira dengan memuji, memohon 
ampun dan bertaubat. Bukan dengan mengerjakan hal yang 
tidak bermanfaat, baik untuk kesehatan, maupun ekonomi 
kita. 


Pemandangan itu berwujud peringatan maulid Nabi 
Muhammad SAW di awal tahun 2015, yaitu pada tanggal 
12 Rabiul Awal 1436, tepatnya pada tanggal 3 Januari 
2015. Sebuah malam yang sangat istimewa, sehingga Syaikh 
Muhammad Umar Nawawi al-Jawi dalam kitab Nihayah al- 
Zain-nya pada pasal puasa sunnah menempatkan malam ini 
pada rating teratas, di atas malam mulia lainnya, yakni di atas 
malam Al-Gadar, Isra Miraj, Arafah, Jum'at, Nishfu Sya'ban, 
dan bahkan di atas malam hari raya “idul fitri dan “iedul adha. 
Karena malam ini adalah malam dilahirkannya Nabi Awal 
dan Akhir, nabi yang diberikan 3 (tiga) keistimewaan, yaitu: 
dimi'rajkan dengan dzatnya, penghulu semua manusia, dan 
mu jizat yang yang tidak terhingga banyak dan tidak terputus. 
Sehingga menuntut kita untuk cinta mati, jangan setengah 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


139 


140 


hati, namun tetap istigamah menjadi shufi yang cintanya 
cinta sejati, dan cintanya sepanjang hari. Sebagaimana allah 


menggambarkan Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya: 
Jala Ns 
Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 


untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (O.S. Al-Anbiya: 
107) 


Juga firman Allah SWT di dalam meneladani Rasulullah: 


SI A1 OS ad KLS Iya MT Jang GS 06 II 

Pa 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 
menyebut Allah.” (O.S. Al-Ahzab: 21) 


Jika kita mencermati 3 (tiga) peristiwa besar dan pada 
tahun ini yang datangnya secara beriringan dalam waktu yang 
bersamaan, maka ada beberapa kesamaan dan perbedaan di 
antara istilah agama tersebut, yaitu: 


B. NATAL 


Natal bagi orang Nashrani adalah menghormati kelahiran 
Isa sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini tidak ada 
toleransi bagi kita umat Islam untuk mengakui itu. Kita tetap 
dalam pendirian akidah kita yang kuat, dan jelas, gamblang, 
tidak remang-remang. Karena berbeda keyakinan, kita 
meyakini Isa sebagai nabi Allah, sedangkan umat Kristiani 
meyakini Isa sebagai Tuhan Yesus Sebagaimana Allah SWT 
berfirman: 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


BG WWE @ at ebi 
KI Yg D vga sel Y HW ab 1 

2 En ab wi aa Oo - 2 3g 5E—, 0 3 
2 Ng D fa bale UI Ng DX La ygaas 


Dodi Dab ons 
Artinya: Katakanlah: “Hai orang-orang kafir (1), Aku tidak 
akan menyembah apa yang kamu sembah (2). Dan kamu 
bukan penyembah Tuhan yang aku sembah (3). Dan aku tidak 
pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (4), Dan 
kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku 


sembah (5). Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. 
(6). (OS. Al-Kafirun, 1-6). 


Namun demikian, bersikap toleransi di dalam hal 
sosialisasi, hubungan kemanusiaan adalah sebuah ajaran 
yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dengan pernah 
menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Bahkan 
bagi orang yang dapat menjaga akidahnya, dan akidah 
orang-orang di sekelilingnya, maka di antara pendapat yang 
kontroversial @urais Syihab guru besar tafsir UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta sebagaimana dalam menafsirkan 9.S 
Maryam ayat 15 dan 33. 


P— £- 2. tahanan AN Beny, AR nya PA @ 1 
Bb Lana Paha pang Ala Aa dal alang 
Artinya: Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan 


dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan 
hidup kembali. (O.S. Maryam, 15). 


3 - 2 oh 3 Egi day Gt 3 Tati 
(SC Lag png —gal A23 aa aga JS lali 
Artinya: Dan Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaKu, 


pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada 
hari aku dibangkitkan hidup kembali” (O.S. Maryam, 33). 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


141 


142 


Berdasarkan penafsirannya, maka pendapatnya adalah 
dengan membolehkan seorang untuk mengucapkan selamat 
natal dengan meyakini selamat atas lahirnya Isa al-Masih, 
seorang Nabi Allah yang memiliki kedudukan yang sama 
dengan nabi-nabi yang lain yang berhak mendapatkan ucapan 
selamat dari Allah SWT atas dirinya, ketika lahir, wafat dan 
dibangkitkan oleh Allah SWT, yang diberikan kitab Injil yang 
wajib kita imani baik Nabi dan kitabnya. 


3 AI eJl, cal yg (AS (HS Nag cl 3 Oi OLI 


» Aam lay org 01 jail 
Artinya: Iman adalah bahwa engkau mempercayai Allah, 
MalaikatNya, Kitab-kitabNya, Para rasulNya, hari akhir, 


ketentuan dan kepastianNya yang baik maupun yang buruk 
(H.R. Muslim). 


C. TAHUN BARU 


Perayaan tahun baru masehi setiap tanggal 1 Januari 
adalah tanggal kelahiran tahun masehi. Setiap pergantian 
tahun masehi, banyak paranormal terkenal sebut saja dulu 
mendiang Mama Lorenz, Ki Gendeng Joko Bodo, Ki Kusumo, 
dll banyak menghiasi media cetak dan elektronik tidak henti- 
henti diminta atau tidak, meramal kehidupan dan kejadian 
alam baik lokal, nasional bahkan tingkat internasional. 
Acara seperti ini banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat 
umum, sehingga ini menjadi gaya hidup tersendiri yaitu 
mulai mempercayai ramalan-ramalan yang tidak pasti dan 
masyarakat lebih mengenal tahun Masehi pergantian tahun 
sangat antusias dan meriah dengan diisi kegiatan-kegiatan 
wah ketimbang pergantian tahun baru Islam tahun Hijriyah 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


yang disambut dengan “cih' alias biasa-biasa saja. 


Kalau di tahun masehi ada Mama Lorenz dll yang 
meramal sesuai yang tidak pasti, maka di tahun Hijriyah 
ada Nabi Muhammad SAW tentunya beliau bukan seorang 
peramal karena peramal menduga sesuatu yang tidak pasti, 
tapi Muhammad adalah seorang futurist ahli untuk kejadian- 
kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang dan 
sesuatu itu pasti terjadi. 


Nabi Muhammad SAW adalah seorang sejarawan, berbekal 
wahyu dari Allah beliau mampu mengungkap sejarah-sejarah 
kisah-kisah dan kejadian masa lalu sebagai bukti dalam surat 
Al-Fatihah Allah melalui nabinya mengisahkan orang-orang 
terdahulu yang dibenci dan diberi nikmat oleh Allah. 

sn eat 
(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan 
rahmat kepada mereka:bukan (jalan) mereka yang dimurkai, 
dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat” (OS. al-Fatihah : 7) 


Bahkan beliau Nabi Muhammad SAW adalah seorang 
Futuris ahli futurologi (ilmu ramalan masa depan), yang 
menggambarkan kejadian-kejadian yang akan datang dan pasti 
adanya seperti berita-berita kematian, hari kiamat, kenikmatan 
surga, siksa neraka dll bahkan termasuk kehidupan manusia 
yang lainnya. 


D. MAULID NABI MUHAMMAD SAW 
Muhammad SAW Sosok Manusia Sempurna 


1. Fisik 


1) Kulit : Putih bercampur kemerah-merahan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 143 


144 


2) Rambut : 
3) Wajah : 
4) Alis: 

5) Mata : 

6) Hidung : 
7) Mulut : 
8) Bibir : 

9) Gigi : 
10) Bahu : 


11) Bodinya : 


Hitam 


bersinar bagaikan matahari dan 
rembulan malam purnama 


Halus 
Telah bersifat 


Bungkuk, tengahnya tinggi, dan 
lobangnya Kecil 

Sedang 

Tipis 

Jarang 

Bidang Seperti Kendi emas keindahan 
bahunya melebihi indahnya menjangan 
Semampai, indah ideal antara berat 


dan Tinggi badan 


12) Tanda lahirnya : Di antara kedua belikatnya ada 


13) Rambut : 


tanda kenabian (stempel Khatim al- 
nubuwah) 
Panjangnya sebatas kedua ujung 


telinga bawah 


Sifat dan kebiasaan 


1) 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 


Pemalu 


Rendah hati (membetulkan sendal, menjahit baju, 


memerah susu) 


Cinta fagir miskin (duduk bersama) 


Gemar mengunjungi orang sakit 


Mengiringi janazah 


Memulai salam 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


5) 


6) 


7) 


7) Berlama-lama ketika shalat 
8) Sedikit bersenda gurau 
9) Humor dengan yang benar 


Keistimewaan 
Al-Kautsar (al-Khaer al-Mufrithah) : kenikmatan banyak 


Al-Gur an x Al-Asm2 N. Adam 

Kisah Hajar Ikrimah x Safinah Nuh selamat dari air bah 
Ibnu Hathib x N. Ibrahim selamat dari api yg membakar 
Terbelahnya bulan, Memacarkan air dari jemari, Naungan 
awan, tangan bercahaya, Al-Our'an yang bercahaya dari 
timur ke barat x N. Musa merubah tongkat menjadi ular 
memakan ular firaun dan membelah lautan 

Mengusap kambing kurus menjadi deras susunya, 
dianugrahi Burag x N. Daud melenturkan besi, menguasai 
gunung, dan burung. 

Menyembuhkan penyakit kulit perempuan Mw adz binti 
Afra, mengembalikan biji mata sahabat perang uhud x 
N. Isa., menyembuhkan penyakit kulit, menghidupkan 
orang sudah meninggal 

Berbicara dengan binatang Buaya arab baduy x N. 
Sulaiman berbicara dengan binatang semut 


Pengorbanan Cinta 


Cinta yang paling murni adalah cinta kepada allah dan 


Rasulnya. Cinta kepada Rasul menempati urutan kedua 


dalam puncak keluhuran dan kebeningan hati. 


Cinta butuh pengorbanan, jika tidak itu namanya 


gombal. Bentuk pengorbanan cinta Rasulullah adalah: 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


145 


Meneladani Rasulullah 


Ab 533 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 
menyebut Allah.” (O.S. Al-Ahzab: 21) 


Bentuk pengorbanan, 


1) Baca Al-Ouran setiap hari 

2) Banyak membaca Shalawat Nabi pertanda mengingat, 
dan cinta 

3) Shalat Berjamaah lima waktu 

4) Dzikrullah bada shalat lima waktu 


5) Puasa Senin Kamis 


146 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


W, 


Cinta Rasul Atau Gombal Sih? 


A. ANTARA CINTA DAN GOMBAL 


( Jaa bedakan oleh anda mana yang tergolong cinta mana 
yang tergolong gombal? 


Tadi malam aku kirim bidadari untuk menjaga tidurmu. 
Eh, dia buru-buru balik. Katanya, Ah, masa bidadari disuruh 
jaga bidadari? 


Kalau kamu ajak aku melompat bareng, aku nggak bakalan 
mau. Mending aku lari ke bawah, bersiap menangkapmu. 


Bandingkan! Dengan kalimat ini, Inni wajjahtu wajhia li 
al-ladzi fathara al-samawati wa al-ardha hanifan musliman wa 
ma ana min al-musyrikin. Ya allah aku hadapkan wajjahku ke 
hadirat dzat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan 
mendekatkan dan berserah diri, dan aku bukan termasuk 
orang muyrik. Oul Inna Shalati wa nusuki wa mahyaya wa 
mamati lillahi robbi al-alamin. Sesungguhnya hidupku dan 
matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. 


Gak usah janjiin bintang dan bulan untuk aku, cukup 
janjiin kamu bakal selalu bersamaku di bawah cahayanya. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


147 


Kalau kamu nanya mana yg lebih penting buat aku: 
hidupku atau hidupmu, aku bakal jawab hidupku. Eits, 
jangan marah dulu, karena kamulah hidupku. 


Coba bedakan! 
Ya Robbi Sholli ala Muhammad-Ya Robbi Sholli alaihi 


wa sallim 


Ya Robbi Ballighu al-wasilah-Ya Robbi wa irdho an al- 
shahabah 


Pertama ketemu, aku takut ngomong sama kamu. 
Pertama ngomong sama kamu, aku takut kalau nanti suka 
sama kamu. Udah suka, aku makin takut kalau jatuh cinta. 
Setelah sekarang cinta sama kamu, aku jadi bener2 takut 
kehilangan kamu. Kamu emang menakutkan! 

Jika aku bisa jadi bagian dari dirimu, aku mau jadi air 
matamu, yang tersimpan di hatimu, lahir dari matamu, hidup 
di pipimu, dan mati di bibirmu 

Orang bilang bulan itu indah...tapi aku bilang tidak. 
Orang bilang planet venus itu cantik...tapi menurut aku tidak. 
Aku bilang bumi itu indah dan cantik...karena ada kamu. 


Bandingkan pula! 
Ya Nabi salam alaika - Ya rasul salam alaika 
Ya Habib salam alaika — Shalawatu Allah alaika 


Karena keterbatasan waktu, maka saya membatasi uraian 
peringatan maulid nabi Muhammad Saw dengan judul ” Cinta 


Atau Gombal Seeh.” 


B. ISLAM AGAMA SEMPURNA 
Islam agama yang diridhai oleh Allah, 


148 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


- 2-2 2 


SAN Ah 


“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah 
Islam.“ (OS. Ali Imran: 19) 


Jae aa Ol 


Islam agama yang sempurna 


Islam agama holistik, sebagai sebuah panduan untuk 
memahami kehidupan secara komprehensif, sehingga Islam 
lebih dari sekedar sebuah agama. 


Pa SUPRA 2 £E-, 
Sial K5, VI akn Ca 
Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 


untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (O.S. Al-Anbiya: 
107) 


Pandangan Muhammad Ibn Abdul Hafidz Suwaid dalam 
bukunya Manhaj Tarbiyah Nabawiyah Li al-Thifl, Islam 


adalah agama keluarga. 


Khamami Zadah dalam bukunya Diskursus politik Islam, 
Islam sebagai agama dan negara. 


Harun Nasution dalam bukunya Islam Ditinjau dari 
Berbagai Aspeknya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan 
manusia dari hubungan antara manusia dengan Tuhan, 
manusia dengan manusia, sampai manusia dengan alam jagat 
raya. 


C. MUHAMMAD SOSOK MANUSIA SEMPURNA 
1. Fisik 


1. Kulit : Putih bercampur kemerah-merahan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


149 


150 


2) Rambut : 
3) Wajah : 
4) Alis: 

5) Mata : 

6) Hidung : 
7) Mulut : 
8) Bibir : 

9) Gigi : 
10) Bahu : 


11) Bodinya : 


Hitam 

bersinar bagaikan matahari dan 
rembulan malam purnama 

Halus 

Telah bersifat 

Bungkuk, tengahnya tinggi, dan 
lobangnya Kecil 

Sedang 

Tipis 

Jarang 

Bidang Seperti Kendi emas keindahan 
bahunya melebihi indahnya menjangan 
Semampai, indah ideal antara berat da 


tinggi badan 


12) Tanda lahirnya : Di antara kedua belikatnya ada 


13) Rambut : 


tanda kenabian (stempel Khatim al- 
nubuwah) 

Panjangnya sebatas kedua ujung 
telinga bawah 


Sifat dan kebiasaan 


1) 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 


Pemalu 


Rendah hati (membetulkan sendal, menjahit baju, 


memerah susu) 


Cinta fagir miskin (duduk bersama) 


Gemar mengunjungi orang sakit 


Mengiringi janazah 


Memulai salam 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


7) Berlama-lama ketika shalat 

8) Sedikit bersenda gurau 

9) Humor dengan yang benar 

3. Keistimewaan 

1) Al-Kautsar (al-Khaer al-Mufrithah) : kenikmatan 
banyak 

2) Al-Guran Versus Al-Asma N. Adam 

3) Kisah Hajar Ikrimah x Safinah Nuh selamat dari air 
bah 

4) Ibnu Hathib Versus N. Ibrahim selamat dari api yg 
membakar 

5) Terbelahnya bulan, Memacarkan air dari jemari, 
Naungan awan, tangan bercahaya, Al-Ouran yang 
bercahaya dari timur ke barat Versus N. Musa 
merubah tongkat menjadi ular memakan ular firaun 
dan membelah lautan 

6) Mengusap kambing kurus menjadi deras susunya, 
dianugrahi Burag Versus N. Daud melenturkan besi, 
menguasai gunung, dan burung. 

7) Menyembuhkan penyakit kulit perempuan Mw'adz 
binti Afra' , mengembalikan biji mata sahabat perang 
uhud Versus N. Isa., menyembuhkan penyakit kulit, 
menghidupkan orang sudah meninggal 

8) Berbicara dengan binatang Buaya arab baduy Versus 
N. Sulaiman berbicara dengan binatang semut 

D. CINTA AMALAN UTAMA 


Cinta yang paling murni adalah cinta kepada allah dan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


151 


152 


Rasulnya. Cinta kepada Rasul menempati urutan kedua 
dalam puncak keluhuran dan kebeningan hati. 


Cinta kepada Rasul didasarkan: 
1) Rasul sebagai rahmat seluruh alam 
ami A3 ndiafts 
Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 


untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (OS. Al- 
Anbiya: 107) 


2) Memberi petunjuk, mengajari al-Guran 
Debt ae Jd Up 


Artinya : “dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 
pekerti yang agung.” (Al-Galam: 4) 


E. PENGORBANAN CINTA 
Cinta butuh pengorbanan, jika tidak itu namanya 


gombal. Bentuk pengorbanan cinta Rasulullah adalah, 
Meneladani Rasulullah 


AI eng Ae RL, 

DM 533 5 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 


(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 
menyebut Allah.” (O.S. Al-Ahzab: 21) 


Bentuk pengorbanan, 


1) Baca Al-Guran setiap hari 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


2) Banyak membaca Shalawat Nabi pertanda mengingat, 
dan cinta 


3) Shalat Berjamad'ah lima waktu 
4) Dzikrullah bada shalat lima waktu 
5) Puasa Senin Kamis 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 153 


154 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Kalam Pren 


(Kajian Islam Komprehensif) 


A. MUOADDIMAH 


slam mengatur seluruh aspek dari hubungan antara Manusia 
dengan Tuhan, manusia dengan manusia, sampai manusia 
dengan alam jagat raya. (lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau 


dari Berbagai Aspeknya). 


Islam tidak hanya memiliki dimensi akidah dan ibadah 
saja, tapi Islam adalah memiliki dimensi filosofis, sufistik 
transendental, dan amaliah. 


Islam secara fungsional sebagai faktor kreatif, inovatif, 
sublimatif (Ikhlas), dan Integratif (terintegrasi dari turunan 
Adam dan Hawa). 


Islam selama 15 abad telah mempengaruhi seluruh aspek 
kehidupan manusia: sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya 


tradisi, dll. 


Akibat dari semakin mendekatnya berbagai disiplin ilmu, 
serta beragamnya kemampuan akademik di kalangan umat 
Islam melahirkan berbagai kajian Islam dengan berbagai 
pendekatan. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


157 


158 


Seiring dengan kemajuan IPTEK menghasilkan berbagai 
temuan baru dalam berbagai bidang kehidupan.Ketujuh, 
dewasa ini umat Islam tertinggal dalam bidang IPTEK, 
manajemen, kesehatan dll. Secara kuantitatif menggembirakan 
namun secara kualitatif belum. Ke depan diperlukan upaya 
meng-Islam-kan orang Islam, yakni menjadikan umat Islam 
memahami seluruh aspeknya. 


B. PENGERTIAN ISLAM 
1. Pengertian Secara Bahasa 


Islam berasal dari B. Arab, secara etimologi, — Islam 
berasal dari salima-selamat menjadi aslama, uslimu, islaman 
- selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. 


le Sg Ng Any Ai oprl AB Uu gpy Al Kena dl ya Il 

Op AL Pp 
Artinya: “ (tidak demikian) bahkan Barangsiapa yang 
menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, 
Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada 


kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati.” 


Pertama, arti Islam secara bahasa terkait dengan misi Islam 
membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kehidupan umat 


manusia. 


(lal alan Al as 


Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. 


Kedua, arti Islam secara bahasa sejalan dengan agama 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


yang dibawa para nabi dan rasul Sebelumnya 


Ketiga, berkaitan dengan nama agama Islam. 


2. Pengertian Islam dari Segi Istilah 


Penertian Islam dari segi istilah menurut para ahli, di 
antaranya: 


1) Mahmud Syaltout, Islam adalah agama yang berdasarkan 
wahyu dari Allah Swt. 


2) Said Hawa, Islam adalah agama yang dibawa oleh N. 
Muhammad Saw. 


3) Muhammad Maulana Ali, Islam bukan agama yang 
hanya dibawa N.Muhammad Saw, namun kepada nabi 
yang lain tetapi agama yang dibawa Muhammad adalah 
penyempurna agama lain. 


4) Lima Perawi Hadits, Islam agama yang diturunkan 
bukan untuk kelompok dan zaman tertentu melainkan 
sebaliknya Ibnu Umar, Islam agama yang didasarkan 
pada 5 pilar utama 


5) Abd. Rahman al-Nahlawiy, dan Harun Nasution, Islam 
adalah agama yang ajarannya mencakup aspek kehidupan. 


C. SUMBER AJARAN ISLAM 
1. Pengertian 


Sumber dalam B.Indonesia adalah mata air, perigi, 
sedangkan B.arab adalah mashdar — mashadir, artinya starting 
point, point of origin, origin, infinitif (tidak terbatas), verbal 
nounce (kalimat kata kerja), absolute of internal object 
(mutlak atau tujuan bersifat internal). Dengan mengacu 
kepada Al-gur'an surat an-Nisa' ayat 59. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


159 


160 


w 


ma sg 12 o| Kn | Ka 5 ” g NN ok 


&3ub ja 22 203 Sdh 


Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Ouran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya.” 


2. Macam-macam sumber ajaran Islam 
a. Al-Ouran 
1) Pengertian Menurut Bahasa 


Dari segi bahasa Al-Guran berasal dari kata garaa. 
Ada juga pendapat mengatakan berasal dari kata garn yang 
berarti gabungan atau kaitan. Pengertian kebahasaan ini 
menggambarkan Al-Guran berkaitan dengan kegiatan 
pembelajaran, pendidikan, dan pengajaran di mana antar ayat 
satu kesatuan yang saling menjelaskan dan menafsirkan. 

2) Definisi Al-gur'an 

Bila dilihat dari segi asal-usul bahasa dan kandungan 
surat Al-Our an, sebagaimana definisi menurut Abdul Wahab 
Khallaf dalam kitab Ilmu Ushul Figh sbb: “Al-Guran 
adalah firman allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah, 
Muhammad bin Abdullah melalui Ruhul Amin (Jibril A.S) 


dengan lafal-lafalnya berbahasa arab dan maknanya yang benar, 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


agar ia menjadi hujjah (dalil yang kuat) menjadi Rasul bahwa 
memang ia benar-benar menjadi Rasul, menjadi undang- 
undang bagi manusia, mereka dapat mengambil petunjuknya, 
dan menjadi sarana ibadah dengan membacanya, terhimpun 
dalam mushaf yang dimuali dengan surat al-Fatihah dan 
diakhiri dengan surat an-Naas disampaikan kepada kita secara 
mutawatir dari generasi ke generasi secara tulisan maupun 
lisan, terpelihara dari perubahan dan pergantian 


Dari definisi tersebut mengandung penjelasan sebagai 
berikut: 


1. Berisi seluruhnya firman Allah secara mutlak dan pasti 
benar 

2. Melalui malaikat Jibril (tidak pernah durhaka, 
melaksanakan perintah), dengan demikian firman allah 
yang tidak melalui jibril bukan Al-Guran, tetapi hadits 
gudsi. 

3. Orang yang dipercaya menjelaskan N. Muhammad 
SAW, akhlaknya diakui oleh Allah, mendapatkan julukan 
al-Amin, memiliki sifat Shidik (jujur dalam berkata), 
Amanah (dapat dipercaya dalam menunuaikan amanah), 
Fathanah (cerdas) dan Tabligh (menyampaikan dari Allah 
kepada umatnya) 


4. Fungsinya sebagai dalil, petunjuk, dan bukti yang kuat 
atas kerasulan Muhammad SAW 

5.  Susunannya terdiri dari ayat dan surat berdasarkan taugify 
(ketetapan petunjuk Rasulullah), dimulai dari al-Fatihah 
dan diakhiri an-Naas. 

6. Penyampaiannya secara mutawatir (banyak orang yang 
terpercaya) 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


161 


162 


3) Keterpeliharaan al-Guran 


Al-@ur'an tetap terpelihara dengan cara: 


Pertama, walaupun tersusun lebih dari 6.000 ayat, Al- 
Ouran dapat dihafal oleh orang sehat indra maupun buta, 
dewasa maupun anak-anak. 


Kedua, kalimat atau lafadznya bersifat mukjizat yakni 
tidak dapat dipalsukan dan tidak dapat ditandingi seperti 
Abdullah Ibn Al-Mugaffa, Musailamah al-Kadzab. 


Ketiga, ayat-ayat Al-Our'an saling mengontrol satu sama 
lain seperti keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan 
anonimnya (1), sinonimnya (2), menunjukan pada kata 
penyebabnya (3), keseimbangan khusus (4). 


Bukti adanya keseimbangan 


1. Seperti kata al-hayah (hidup) dan al-maut (mati), sama 
berjumlah 145 kali, al-naf” (manfaat) dan al-madhorat 
(bahaya) sama 50 kali, al-shalihat (kebaikan) dan al-say'ah 
(keburukan) sama 167, al-kufr (kekufuran) dan al-iman 
(keimanan) sama 17 kali. 

2. Misalnya al-hars dan al-zira'ah (membajak/bertani) sama 
14 kali, al-dhalun dan al-mauta (sesat/mati hatinya) sama 
17 kali, al-agl dan al-nur (akal/cahaya) sebanyak 49 kali. 
al-jahr dan al-'alaniyah (nyata/nampak) sebanyak 16 kali. 

3. Misalnya israf dengan al-sur'ah, al-maw'idzah dan al-lisan, 
al-asra (tawanan) dan al-harb (peperangan). 

4. Misalnya kata yaum (hari0 jumlahnya 365 kali, adapun 
bentuk jamak ayyam, atau yaumayn, jumlah seluruhnya 
30 kali sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Begitu 
pula kata al-syahr (bulan) diulang sebanyak 12 kali, sama 
dengan hitungan bulan dalam satu tahun. Langit ada 7 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


dalam 7 surat juga al-Bagarah 22, al-Isra 44, al-Muminun 
86, Fushilat 12, al-Thalak 12, al-Mulk 3, dan al-Nur 15. 


Bukti lainnya : 


Al-Ouran mengandung isyarat yang sejalan dengan 
temuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 


1. Seperti temuan ahli tentang pertumbuhan anatomi tubuh 
Manusia dari mulai bercampurnya sperma dan ovum 
kemudian berlanjut kepada janin, dalam 9.S. Al-Hajj 
(22):5 

2. Dijamin validitas dan keabsahannya, karena disaksikan 
pelaku hidup, dihafalkan oleh para sahabat, langsung 
tidak ada tenggang waktu. 

3. Urusan dunia, al-Guran membicarakan secara global 
contoh urusan bentuk pemerintahan. 

4. Mudah dipahami oleh segala segmen baik dari kalangan 


awam sampai kalangan akademisi. 


a. Assunnah 


Menurut bahasa, Al-Sunah adalah: jalan hidup yang 
Dilalui, Sesuatu yang dibiasakan yang baik maupun buruk. 
Hal ini didasarka hadits Nabi Muhammad Saw,” Barang siapa 
membuat sunah terpuji, maka baginya pahala sunah tersebut 
dan pahala bagi orang yang menggunaannya, dan barang siapa 
yang membuat sunah yang buruk maka ia mendapat dosa 
sunah yang buruk itu dan dosa orang yang mengamalkannya 
hingga hari kiamat”. 


1) Pengertian sunnah 
1. Menurut Menurut Ahli Hadits 
Sesuatu yang didapat dari Nabi baik ucapan, 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


163 


164 


4. 


perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, atau 
biografi, baik sebelum maupun sesudah kenabian. 


Menurut Ahli Ushuliyyin 


Sesuatu yang diambil dari Nabi yang terdiri dari 
ucapan, perbuatan dan persetujuan 


Menurut Ahli Usul Figh 


Sesuatu yang diambil dari Nabi selain al-Gur'an baik 
dalam bentuk ucapan, perbuatan dan persetujuan 
yang layak dijadikan dalil bagi hukum syarz. 


Menurut Ahli Figh 


Sunnah adalah salah satu bentuk hukum syara 
yang lima yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan 
mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak 
disiksa. 


2) Bentuk Sunnah ada 3 (tiga) Macam 


1, 
2. 
3. 


Perkataan (4353) 
Perbuatan (4548) 


Persetujuan (4 ,,z) 


3) Mengapa al-Sunah dibutuhkan? 


1. 


Al-Sunah dibutuhkan Al-Gur' an 


Pertama, Al-Sunah memperkuat ajaran yang 
terdapat dalam Al-Guran. Kedua, memberikan 
contoh, peragaan atau praktik terhadap ajaran yang 
terdapat dalam Al-@uran. Ketiga, bayan takhshish 
(pengkhususan) terhadap ayat Al-Guran yang 
bersifat umumKeempat, penjelasan terhadap makna 
dari suatu lafadz yang dimaksud Al-Guran, yakni 
ketika lafadz itu mengandung makna mutaradif 
yakni makna lebih dari satu yang sama-sama kuatnya. 
Kelima, penjelasan ayat yang lebih dahulu turun dan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


belakangan turun. Keenam, menetapkan hukum 
sesuatu yang belum ditetapkan di dalam Al-Gur'an. 


4) Al-Sunnah berasal dari Nabi Muhammad Saw 
1. Sangat banyak jumlahnya 
2. Berkaitan berbagai masalah kehidupan 


3. Berasal dari Nabi Muhammad Saw yang diakui 
keagungan dan kemuliaanya dengan 


Dalil wainnaka Iaalla khulugin “adzim, al- amin, besifat 


shidg, amanah, fathonah, dan tabligh. 


b. Al-Ra'yu (Hasil Ijtihad Pemikiran) 
Sumber hukum ada 2 
1. Sumber hukum primer (Al-Our an dan Al-Sunnah) 
2. Sumber hukum sekunder yaitu al-Ra yu 


Al-Rayu dalam kalangan ahli ushul figh mengambil 
bentuk: 


1. Ijma “ulama (kesepakatan Ulama) 

2. Oiyas (analogi) 

3. Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kemaslahatan Umum) 
4. “urf (Tradisi) 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 165 


166 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


A. MUOADDIMAH 
h | ketiak isu kerusakan lingkungan seperti 


perubahan cuaca, pemanasan global (global warming), 
Tsunami, Banjir bandang, angin puting beliung, gunging 
meletus, tanah longsor dan lain-lain semakin mendorong 
para ilmuan untuk mencari solusi yang tepat untuk menekan 
dampak kerusakan lingkungan tersebut. 


Hal tersebut adalah dampak dari perilaku antroposentrik 
(berpusat pada kepentingan manusia saja), kerakusan, dan 
hedonis (mengejar kesenangan dunia semata). Dengan 
demikian harus ke arah paradigm antroposmik (manusia 
adalah bagian dari alam), sehingga peran manusia sebagai 


khalifah adalah memelihara alam. 
Urgensi pelestarian alam dengan alasan sebagai berikut: 


a. manusia adalah makhluk yang tergantung pada alam, 


sebagaimana firman Allah dalam 9.S Al-Alag 1-3 
Dab ANIES Dab sala Lah TS 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


167 


168 


Bat, 
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 
yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 


segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 
pemurah.” 


segala sesuatu diciptakan seimbang, O.S. al-Infithar: 7 


Artinya: “Yang telah menciptakan kamu lalu 
menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan 
tubuh)mu seimbang.” 


segala yang berada di alam untuk kepentingan manusia, 


O.S. Al-Bagarah: 29 
Jd! si set aa Tana 


Pa: “Dia-lah Allah, yang entotin — yang ada 
di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) 
langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha 
mengetahui segala sesuatu.” 


alam sebagai sumber rezeki sebagaimana firman allah 


O.S. Ibrahim: 32 
A0 Ame! “ Unh NG AI He cai 231 


2 329 


GA UN SI A3 Na at 


2 LAN 4 


SENI S3 2 ag 


Artinya: Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi 
dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan 
menjadi rezki untukmu, dan Dia telah menundukkan 
bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan 
dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) 
bagimu sungai-sungai.” 


B. AGAMA DAN LINGKUNGAN HIDUP 


Agama mengisyaratkan perlunya pelestarian lingkungan, 


di antaranya pada ayat-ayat sebagai berikut: 


Munculnya kerusakan di muka bumi lihat 9.S. Ar-Rum: 
41 


Ha MI sa ES Un Ah ST 3 SU seb 


Dekat MSI elsa 
Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay 
Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 
benar).” 


Tidak israf (berlebihan) lihat O.S Al-A'raf: 31 
V5 Pera | ek —3 Aetma S IS Kn Para ass Ga 


Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang 
indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, 
dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” 


Tidak itraf (bermewah-mewahan) lihat dalam @0.S Al- 
Isra: 16 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


169 


170 


Cc. 


Wal a33 


GE GAS G3 Iii Ga 
On et 


Artinya: “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu 
negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang 
yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) 
tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, 
Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan 
(ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu 
sehancur-hancurnya.” 


Tidak tabdzier (kemubadziran) lihat dalam @O.S Al-Isra: 
27 


Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 
saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat 
ingkar kepada Tuhannya.” 


MACAM-MACAM BENCANA DAN DAMPAKNYA 


Bencana sering diidentikkan dengan dengan sesuatu 


yang buruk. Bencana adalah sesuatu yang tidak terpisahkan 


dalam sejarah manusia, manusia bergumul dan bergumul 


agar terbebaskan dari bencana. Dari pergumulan itu lahirlah 


praktik mitigasi (tindakan terencana dab berkelanjutan agar 


dapat mengurangi dampak jangka panjang atas kehidupan 


di suatu daerah yang terkena bencana seperti mitigasi banjir, 


kekeringan, longsor dan sebagainya. Di antara tindakan 


mitigasi adalah: 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Mengatur sumberdaya 
Mempelajari dampak dan resiko 


Mengembangkan rencana mitigasi 


aa 2 ui 


Menerapkan rencana dan memantau progress 


Di antara bencana yang pernah terjadi dalam kehidupan 
manusia adalah: 


1) Tsunami (gelombang pelabuhan), diakibatkan oleh gempa 
bawah laut, tanah longsor bawah laut, gunung berapi. 
Dampaknya kerusakan infrastruktur dan suprastruktur. 


2) Gempa Bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan 
bumi disebabkan oleh pergeseran kerak bumi atau 
lempengan bumi. Dampaknya adalah hancurnya 
bangunan rumah, jatuhnya korban jiwa, dan kebakaran. 

3) Global warming yang dimaksud adalah adanuya 
peningkatan suhu rata-rata atsmosfir, laut dan daratan 
bumi. Dampaknya iklim tidak stabil, Peningkatan 
permukaan laut,. 


4) Tanah longsor dimaksud adalah peristiwa geologi terjadi 
pergerakan tanah, seperti jatuhnya bebatuan, atau 
gumpalan besar tanah. Penyebabbya di antaranya adalah 
erosi oleh air sungai, lereng gunging akibat hujan lebat. 
Dan gempa bumi. 

5) Banjir diartikan terbenamnya daratan karena volume air 
yang meningkat di suatu tempat akibat hujuan lebat, 
peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai. 


D. ANALISIS BENCANA ALAM PERSPEKTIF AL- 
OUR'AN 
Di dalam Al-Guran terdapat beberapa term tentang 
bentuk-bentuk bencana alam yang pernah menimpa umat 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


171 


172 


masa lalu, di antaranya: 


1. Rajfah dalam O.S Al-Araf: 78 
Di ot MSG PERAN Pa Mena 
Artinya: “Karena itu mereka ditimpa gempa, Maka jadilah 
mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat 
tinggal mereka.” 


2. Saigah dalam O.S Fusilat: 17 
HA SA Je AI IN PSELU enak Iya Ll, 


-— KTA. jab Le oki NI ito 
Artinya: “Dan Adapun kaum Tsamud, Maka mereka telah 
Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta 
(kesesatan) daripada petunjuk, Maka mereka disambar 
petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah 
mereka kerjakan.” 


3.  Saihah dalam 9.S Al-Hud: 67 


Ta 


315 


£ Naa Ti PA Ten n  e NPUA K 


Artinya: “Dan satu suara keras yang mengguntur 
menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati 
bergelimpangan di rumahnya.” 


4. Zalzalah dalam 9.S Al-Zalzalah: 1 
WP J5 II 


Artinya: “Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan 
(yang dahsyat).” 


5. Bumi terbalik dalam 9.S Al-Hud: 82 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


oa Tb Ula Ubah Ulat Ugal Ulat Gal A5 
2 g “ 


Artinya: “Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan 
negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami 
balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari 
tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.” 


6. Banjir dan Hama dalam O.S Al-Araf: 133 
cas Gali, Sa ta Li ja La ala 


Artinya: “Maka Kami besnikan an mereka Ga 
belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, 
tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka 
adalah kaum yang berdosa.” 


7. Angin Pucang Beliung dalam 9.S Al-Haggah: 5-7 
— Van 36 Ch lal Ii ahe 35 UG 
Pa ai 


Va ga pal Oh 5 JI EL ee KAL D3 yo 


Tae IE Ie ta HI AA 
Artinya: “Adapun kaum Tsamud, Maka mereka telah 
dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun 
kaum Aad Maka mereka telah dibinasakan dengan 
angin yang sangat dingin lagi Amat kencang. Yang Allah 
menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam 
dan delapan hari terus menerus: Maka kamu Lihat kaum 
Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan 
mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).” 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 173 


Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa itu ialah petir 
yang amat keras yang menyebabkan suara yang mengguntur 
yang dapat menghancurkan. 


174 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


LL 


Jalam Dan Politik: 


A. MUOADDIMAH 


rosesi pergantian kepemimpinan nasional di negara kita 

Indonesia ini pada tingkat daerah untuk memilih bupati, 
gubernur, anggota DPRD, anggota DPRD II, dan tingkat 
nasional pemilihan presiden dan anggota DPR RI adalah 
melalui hajatan nasional perlima tahunan yang dikenal 
dengan istilah pemilihan umum (PEMILU). Tujuan mulia 
dari PEMILU adalah untuk melahirkan kepemimpinan 
nasional yang mampu mengatur seluruh aspek kehidupan 
bangsa, mengupayakan kesejahteraan masyarakat sebesar- 
besarnya agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. 


Bagi sebagian orang Islam, PEMILU seolah-olah hanya 
urusan dunia, bukan urusan agama. Padahal Islam adalah 
ajaran holistik. Islam adalah panduan memahami seluruh 
aspek kehidupan. Islam adalah petunjuk yang sempurna. 
Islam adalah sebuah sistem peradaban yang menyeluruh. 
Bahkan Islam oleh sebagaian penganutnya dipercaya sebagai 
agama dan negara. Hal ini tidak terlalu berlebihan karena 
Islam adalah agama yang meliputi segala aspek kehidupan, 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


175 


176 


mengatur setiap sendi kehidupan secara komprehensif. Islam 
sebagai penutup ajaran ketuhanan, dan kemanusiaan yang 
diwahyukan sejak Nabi Adam AS. Ajaran pokok Islam secara 
rinci terkait dengan tema ini adalah ajaran vertical-practical 
(hablun min Allah) dan horizontal-empirical (hablun min al- 
nas), termasuk di dalamnya hubungan antara agama (Islam) 
dan negara. 


Kesempatan yang baik ini saya mencoba mengajak kaum 
muslimin untuk mengkaji PEMILU dari tinjauan agama 
Islam. 


B. HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA 


Perbincangan hubungan Islam dan negara adalah wacana 
klasik sejak berabad-abad lalu, namun hangat dibicarakan 
kembali bersamaan dengan kebangkitan umat Islam seantero 
dunia Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya Islam adalah 
satu sistem kepercayaan di mana agama mempunyai kaitan 
erat dengan politik. 


Walaupun Islam, Al-@uran, Rasulullah sebagai sumber 
otoritatif secara eksplisit tidak memberikan statemen yang 
jelas tentang negara. Namun demikian secara implisit Allah 
berfirman dalam Al-Guran yang dapat dijadikan indikasi 
sebagai prinsip dalam bernegara seperti dalam 9.S Al-Maidah, 
ayat 49: 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara 
mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari 
sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika 
mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), 
Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki 
akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan 
sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan 
manusia adalah orang-orang yang fasik.” 


Demikian pula Allah berfirman: 


Pa 


s 


| 


Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab 
kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu 
mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah 
wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang 


(orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang 
yang khianat.” (OS al-Nisa, ayat 105) 


Juga Allah berfirman: 


Gg ye ag der tita 0g CE er Ie ea & 

Losg aa Sg Hal 2 glsa! Le t319 - Iga ema 3 
2 Ta Ia Kara 

Ugibn 3) 

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka: dan mereka 


menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 
mereka. (OS Asyura: 38) 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


177 


178 


Begitu pula khulafa'urrasyidin secara de facto walaupun 
mereka membentuk tatanan ketatanegaraan , namun tidak 
bisa dijadikan repsentasi contoh negara Islam. 


Menurut Munawir Sadzali, minimal ada 3 (tiga) aliran 
dalam ketatanegaraan menurut Islam, yaitu: aliran pertama 
menyatakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap. 
Tokohnya Abdul A'la Maududy menulis buku yang mengupas 
tuntas sistem ketatanegaraan dalam Islam. 


Aliran kedua berdasarkan teori sekuler ala barat yang 
menolah pernyataan al-dien al-dawlah agama adalah negara, 
dalam pandangan ini tidak ada hubungan anatara agama dan 
negara. 


Aliran ketiga merupakan aliran moderat yang menengahi 
dari kedua pendapat di atas. Aliran ini menolak yang 
pertama dan tidak sependapat dengan yang kedua. Aliran 
ini menyatakan bahwa di dalam Islam tidak terdapat sistem 
ketatanegaraan, namun demikian terdapat seperangkat tata 
nilai etika bagi kehidupan bernegara. 


Jadi bagaimana dong pandangan Islam terhadap 
PEMILU? 


C. PEMILU MENURUT KONSEP ISLAM 


Konsep dasar yang dijadikan dalil untuk melaksanakan 
PEMILU yang akan melahirkan pemimpin daerah, wilayah, 
maupun nasional adalah firman Allah SWT dalam 9.S Al- 
Maidah ayat 49: 


P3 dig - Kai 3g 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Ao Pa AN ANA Ta 38 2 £ sge 
(Ori adl Ga Le Ol Annpd UAN ikke Ol AN 
Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara 
mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari 
sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika 
mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), 
Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki 
akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan 
sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan 
manusia adalah orang-orang yang fasik.” 


Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Tlmu ushul al-figh 
menjelaskan bahwa perintah taat kepada Allah berarti taat 
kepada produk hukumNya yaitu al-@Guran. Perintah taat 
kepada Rasul berarti taat kepada semua produk hukumnya 
yaitu al-Sunnah. Demikian pula perintah taat kepada 
pemerintah berati taat kepa seluruh produk undang-undang 
yang dikeluarkannya dengan prinsip tidak melanggar aturan 
agama Islam. 


Lebih rinci dan teknis, pergantian kepemimpinan daerah, 
wilayah, dan nasional di dalam Islam disebut dengan khilafah 


atau imamah. 


Menurut Ibnu Khaldun bahwa pemilu adalah 
tanggungjawab umum untuk mewujudkan kemaslahatan 
dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Nasiruddin Abu Sa'id 
Abdullah bin Umar menyatakan bahwa khilafah atau PEMILU 
adalah proses pergantian terhadap proses Rasulullah SAW 
melaksanakan Undang-Undang Hukum Syari'ah. Walaupun 
memaknai Imamah ke dalam sebuar proses pergantian untuk 
kepentingan agama dan negara. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


179 


180 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


1 
Jalam Dan Pendidikan: 


Pendidikan Janggung Jawab, Keluarga, 
Masyarakat dan Pemerintah. 


A. MUOADDIMAH 


etiap tanggal 20 Mei kita selalu merayakan Hari Pendidikan 

Nasioan!l (HARDIKNAS). Hal ini menjadi bahan ingatan 
dan renungan kita akan datangngya bulan Juli sebagai awal 
permulaan tahun ajaran pendidikan sekolah anak-anak kita. 
Satu bulan waktu yang cukup leluasa untuk merancang 
dan memilih pendidikan yang terbaik untuk anak-anak 
kita. Mengapa harus kita siapkan? Karena setiap kita adalah 
pemimpin anak-anak kita. 


Setiap kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin memiliki 
kewajiban terhadap yang dipimpinnya. Sebagaimana sabda 
Rasulullah SAW: 


Kas) 08 Jiwa SS sb XS 


Artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin 
akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya 
(HR. Muslim)” 


Kepala Negara adalah pemimpin yang bertanggungjawab 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


181 


182 


terhadap rakyatnya. Sorang ayah adalah pemimpin 
bertanggungjawab terhadap keluarganya. Seorang ibu adalah 
pemimpin bertanggungjawab terhadap bagi rumah suaminya. 
Pelayan adalah pemimpin bertanggungjawab terhadap harta 
majikannya. 


Di antara tanggung jawab orang, masyarakat dan Negara 
yaitu menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak- 
anaknya, masyarakat, dan rakyatnya agar bahagia menjalani 


kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. 


Maka dengan menyesuaikan kondisi yang ada, maka saya 
sampaikan tema kajian dengan judul “Islam dan Pendidikan: 
Pendidikan 'Tanggunjawab Keluarga, Masyarakat, dan 
Pemerintah.” 


B. PENDIDIKAN TANGGUNG JAWAB SIAPA? 
1. Pendidikan Tanggung Jawab Orang Tua 


Mengapa pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayah 
dan ibunya? Hal tersebut didasarkan atas pengaruh lingkungan 
ayah dan ibu sebagai orang tua terhadap fitrah anaknya yang 
harus tetap terjaga kesucian dan keislamannya. Sebagaimana 


sabda Rasulullah SAW: 


ai naig gl dilogan olgetela Jaa Aeon olga 
Artinya: “Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah 


Islamiyah, sesungguhnya lah kedua orang tuanya menjadikan 
mereka Yahudi atau Nasrani”. 


Ketika anak belum balig dan keteguhan kedua orang 
tua terhadap agamanya adalah menjadi alasan bahwa anak 
mengikuti agama kedua orang tuanya, inilah yang menjadi 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


penyebab Yahudi atau Nasrani seorang anak. Karena menurut 
Al-Bayhagi mengutip sabda Rasulullah saw. 


Of Ida ASUU gonad OT JB NG K- penlan AI Jaan Jari 
Wall pbb Glat 3 Kad og 


Artinya: “Rasulullah saw telah menetapkan hukum anak 
sebelum jelas kafir dan sebelum memilih kafir menurut pilihan 
mereka sendiri, maka disamakan dengan hukum Bapak- 
bapaknya dengan apa yang berhubungan dengan masalah 
dunianya”. 
2. Pendidikan Tanggungjawab Keluarga/ Masyarakat 
Keluarga adalah bagian dari sistem masyarakat Islam. 
Keluarga memiliki tanggungjawab besar di dalam menjaga 
anggota keluarganya agar tidak terjerumus ke dalam api 
neraka, sebagaimana firman Allah SWT dalam O.S. Al- 
Tahrim ayat 6: 


Pe G2 Pa «3 P3 Aa 3: 4. Pe sa e Pir, 
ajal LI Oya Y daa BE Ana CE lh 


Di Ona Lola 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan.” 


Beberapa pandangan ahli tafsir terhadap makna ayat 


tersebut, di anatarnya adalah: 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


183 


184 


1. Ali RA, memaknai ayat tersebut dengan perintah agar 
mengajarkan kebaikan kepada diri kita dan anak-anak. 


2. Imam Fachrurazi, mengatakan bahwa ayat ini adalah 
menunjukkan perintah kepada diri kita dan anak- 
anak untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan 


keburukan 


3. Imam Mugatil, memaknai ayat ini agar seorang muslim 
hendaklah mendidik diri dan keluarga untuk meaksanakan 
kebaikan dan meninggalkan keburukan. 

4. Tafsir Al-Kasyaf, menjelaskan adapun yang dimaksud 
jagalah dirimu adalah menjalankan kebaikan dan 
meninggalkan keburukan. Sedangkan jagalah keluargamu 
adalah memperingatkan mereka seperti memperingatkan 
dirimu sendiri. 


Dalam kitab Bustan al-Arifin, Imam  Nawawy 
menyebutkan hadits dari Imam Syafi'1 dari Fudhail, Nabi 
Daud AS berkata: “Jadilah engkau milik anak-anakku, 
sebagaimana engkau milikku. Allah berfirman: Wahai Daud 
katakanlah kepada anakmu agar aku menjadi milikmu, seperti 
engkau milikku, maka Aku akan menjadi miliknya. “ 


Imam Al-Ghazali mengumpamakan proses tarbiyah 
(pendidikan) itu sebagai usaha petani dengan mencabut duri- 
duri dan membuang tumbuhan asing agar tumbuh dengan 


baik. 


Pendidikan Tanggungjawab Pemerintah 


Negara Indonesia mewajibkan setiap warganya untuk 
mengenyam pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No 
20 Tahun 2003 pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: Setiap 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


warga Negara wajib belajar. 


Pada ayat 2 berbunyi: Pemerintah dan pemerintah daerah 
menjadi terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 
pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Berdasarkan 
UUSPN tersebut berarti pendidikan adalah hak rakyat 
dan kewajiban pemerintah menyiapkan pendidikan bagi 
rakyatnya. 


C. PENDIDIKAN ADALAH IBADAH DAN PERINTAH 

Pendidikan adalah ibadah, karena sebagai wujud dari 

ketaatan hamba atas perintah Allah SWT melalui RasulNya. 

Hal tersebut didasarkan pada perintah yang ada di dalam 9.S. 
Al-Alag, ayat 1: 

Oa ee at it 

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan.” 


Perintah membaca hanya akan dapat dilaksanakan dengan 
proses belajar. Perintah menuntut ilmu juga sebagaimana 


sabda Rasulullah SAW, 


Artinya: “ Menuntut ilmu itu amat wajib bagi setiap muslim 


laki-laki dan perempuan.” 
Demikan pula sabda Rasulullah SAW, 


JI Jl Akh oa dl bi 
Artinya: “Carilah Ilmu dari buayan hingga ke liang lahat.” 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


185 


186 


Di sisi lain menuntut ilmu atau sekolah adalah juga 


perintah Negara yang harus dilaksanakan oleh rakyatnya dan 
sekaligus kewajiban pemerintah menyiapkan pendidikan 
termasuk di dalamnya menyiapkan anggaran pendidikan. 
Karena pendidikan adalah amanat UUD 1945 Bab XIII 
Pendidikan Dan Kebudayaan, pasal 31, yang berbunyi: 


Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 


Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 
dan pemerintah wajib membiayainya. 


Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 
dengan undang-undang. 

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- 
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan 
dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional. 

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan 
umat manusia 


Dengan demikian apabila kita melaksanakan pendidikan 


maka sesungguhnya kita telah melaksanakan 2 (dua) hal 
sekaligus, yaitu ibadah dan perintah Negara. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


A. MUGADDIMAH 


ewasa ini kelangsungan kekompakkan, persatuan dan 

kesatuan umat Islam di tengah dunia ini menjadi bagian 
yang amat penting harus dibina. Fakta dan data membuktikan 
akibat kurang kompak, retaknya kekeluargaan, lemahnya 
persatuan dan kesatuan umat Islam, maka dipastikan keluarga, 
masyarakat, bahkan sebuah bangsa dari suatu Negara akan 
mengalami kehancuran. 


B. KERUKUNAN INTERN UMAT ISLAM 


Sebenarnya telah ada fonemena persatuan di dalam 
perilaku kaum Muslimin, antara satu dengan yang lainnya. 


Pena Firman Allah SWT: 


TAN AN at SA ae SA sok sj 
2 


Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


187 


188 


saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu 
mendapat rahmat.” (O.S. Al-Hujurat: 10). 


ko 
- Pe TK LT ALa Kp Ir Tas MAT Te 


Artinya: “Dan taatlah boa Allah dan Tere dan 
janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan 
kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. 


Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (O.S. Al- 
Anfal: 46) 


Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


ISP ISI KB Ja ab sek BII 3 Seek Ja 
SG KE KL MD SIS Giat ka SEN 


Artinya: “Perumpamaan kaum Muslimin dalam saling 
mengasihi, saling menyayangi, dan saling menolong di antara 
mereka seperti perumpamaan satu tubuh. Tatkala salah satu 
anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang 


lainnya akan merasakan pula dengan demam dan tidak bisa 
tidur”. (H.R. Muslim di dalam Shahihnya) 


Khana At UK al 
Kang Aang A3 OLS pasal a33) 


Artinya: “Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti 


satu bangunan, sebagiannya menguatkan yang lainnya.” (H.R. 
Bukhari dan Muslim) 


HA CAS ja pe Si 
Artinya: “Salah seorang dari kalian tidak beriman (dengan 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


sempurna, Red) sampai ia mencintai (kebaikan) untuk 
saudaranya dengan apa yang dia dicintai dirinya.” (H.R. 
Bukhari dan Muslim) 


aa Tya Sail 
Artinya: “Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin 
lainnya”. 


Lp jie YAI abal AN Ob 
Artinya: “Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin 
lainnya, dia tidak membiarkannya (di dalam kesusahan), 
tidak mengindahkannya, dan tidak menyerahkannya (kepada 
musuh)”. 


C. KERUKUNAN ANTARAGAMA 


Pembinaan kerukunan antar umat beragama yang telah 
dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Agama 
setidaknya membutuhkan 5 (lima ) pendekatan, yaitu: 


1. Pendekatan pragmatis 


Pendekatan pragmatis disebut scurity approach, 
merupakan pertolongan pertama untuk setiap ketegangan 
yang terjadi antar umat beragama. Pendekatan ini tidak 
ubahnya seperti pemadam kebakaran. 

2. Pendekatan legalistik 
Pendekatan legalistik adalah kerukunan yang dijalin 
dengan sejumlah peraturan perundang-udalam bentuk 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri. 

3. Pendekatan kultural 


Pendekatan kultural dilakukan dengan dialog antar umat 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


189 


190 


beragama. Dialog antaragama dapat mengambil bentuk- 
bentuk sebagai berikut, pertama, dialog parlementer 
(parliamentary dialogue) yakni dialog yang melibatkan 
ratusan peserta. Kedua,dialog kelembagaan, yaitu dialog 
antar wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. 
Ketiga, dialog teologis (rheological dialogue) yakni dialog 
yang membahas tentang persoalan teologis dan filosofis. 
Keempat, dialog dalam masyarakat (dialogue in community) 
dan dialog kehidupan (dialogue of life) yakni dialog 
yang umumnya berkonsentrasi pada penyelesaian hal- 
hal praktis dan actual yang menjadi perhatian bersama. 
Kelima.dialog spiritual (spiritual dialogue). 

Pendekatan sosio-institusional 

Pendekatan sosio-instutional yang dalam bentuk 
operasionalnya adalah diikat dalam forum kerukunan 
antarumat beragama (FKUB).dan 

Pendekatan teoligi. 


Pendekatan teologis adalah pendekatan yang dibangun 
dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri setiap 
umat beragama bukan secara eksternal 


. KRISIS PERSATUAN DAN KESATUAN UMAT 


ISLAM BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN LUAR 
NEGERI 


Krisis persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pernah 


terjadi dengan lepasnya Timor Leste, kemudian dengan 
separatis GAM (Gerakan Aceh Merdeka), Maluku dengan 
RMS (Republik Maluku Selatan), dan Irian Jaya dengan 
Papua Merdekanya. 


Di antara contoh negara Islam dunia yang mengalami 


krisis persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut: 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Irak, sebuah negara Islam yang hidup di tengah-tengah 
negara Islam lainnya dengan rincian 90Y6 devisa negaranya 
hasil ekspor minyak, 20Yo penduduk Suku Kurdi, 2096 
penduduk kaum Sunny, dan 60Y6 penduduk kaum Syi'ah. 
Irak dianggap symbol Islam kuat pada saat itu. Namun 
demikian Irak mengalami krisis persatuan dan kesatuan 
dengan beberapa kejadiannya, di antaranya: Pemberontakan 
suku Kurdi, Embargo Ekonomi dari Amerika, dan Operasi 
militer. Dengan demikian hancurlah Irak, karena sebag krisis 
persatuan dan kesatuan danb hancur digempur pasukan 
koalisi Amerika, Australia, dan Inggris. 


Negara Palestina yang terus didesak dan diusir oleh orang 
Yahudi yang notabene tidak memiliki tanah air, mengusir 
Palestina sebagai tuan rumah dari rumahnya sendiri. 


Setelah Irak, Palestina, Amerika mencoba melirik Suriah, 
Iran, dan mungkin Indonesia. Bukankah kita telah diingatkan 
oleh Allah SWT dalam 9.S. 


# 2 Pi Pe £- P3 3 P. . LES AI A2 
NG banana #hmel S3 os HB #lasl s 
: . 


ga 23 £ ag 


GA Muh 2 as Ban Pe ea 
AN yaa SUS Ga SAN MT G3 3ib kb (le K5 


5 An PLAN aa 2 A 

Oya Mb casls 

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali 
(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah 
akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 
Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan 
hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang- 
orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang 


neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 191 


Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, 
agar kamu mendapat petunjuk.” (O.S. Ali Imran: 103). 


192 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Daftar Pustaka 


“Abdul Jabar, “Umar, Khulasah Nur al-Yagin, Edisi Pertama. 
TT. Surabaya, Maktabah Salim Nabhan. 

“Ulwan, “Abdullah Nashih, Tarbiyah al-Awlad. 1978. Baerut, 
PT. Dar al-Salam. 

Al-Bantani, Imam Nawawi, Kashifah Al- Shaja. TT. Semarang, 
CV. Toha Putra. 

Al-Barzanzi, Al- Allamah Ja'far Majmu'a. TT. TT, Maktabah 
Dahlan. 

Al-Dimasgi, Al-Imam al-Fagih al-Muhaddith Muhyiddin Abi 
Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, Al-Adhkar al- 
Nawawiyah 1392. Libanon, Dar al-Fikr. 

Al-Dzahaby, Syamsuddin, Kitab Al-Kaba'ir, TT. Jakarta, CV. 
Dinamika Berkah Utama. 

Al-Fannani, Zayn al-din bin “Abd al-“Aziz Al-Malibari, Fath 
al-Mw'in. TT, Semarang, Toha Putra. 

Al-Khudri, Shaykh Salim bin Samir, Safinah al-Naja. TT, 
Semarang, Toha Putra. 

Al-Mugri, Ahmad bin Muhammad “Ali al-Fayumi, Mishbah al- 
Munir. 1987. Baerut Libanon, Maktabah Lubnan. 

Al-Nawawy, Muhyiddin Abi Zakaria Bin Yahya Bin 
Syarafuddin, Al-Adkar al-Nawawiyah. TT. Dar el-Fikr, 
Baerut Libanon. 

Al-Oahthani, Abu Abdillah Musnid, Arba'una Fa'idatan Min 
Fawaidi Shalah al-Jama' ah. Ainul Haris bin Umar Arifin 
(terj.). 2008. 40 Manfaat Shalat Berjama'ah. Jakarta, 
Darul Hag. 

Al-Oahthani, Sa'id bin Ali Wahf, Al-Imamah fi al-Shalah: 
Mafhumun, wa Fadha'ilun, wa Ahkamun, wa Fa'idatun, 
wa Adabun fi Dhouil Kitab wassunnah. Djalil, 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 193 


Amiruddin (terj.). Meraih Berkah dengan Shalat 
Berjama' ah. 2004. Jakarta, Pustaka Attazkia. 

Al-Oahthani, Sa'id bin Ali Wahf, Shaltul Jama'ah: Mafhumun, 
wa Fadha'ilun, wa Ahkamun, wa Fa'idatun, wa Adabun 
fi Dhouil Kitab wassunnah. Djalil, Amiruddin (terj.). 
2005. Meraih Berkah dengan Shalat Berjama'ah. Jakarta, 
Pustaka Attazkia,. 

Al-Outb, Muhammad, (terj.) Bakrun Abu Bakar Ihsan, Sang 
Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam. 1988. Bandung, 
CV. Diponegoro, 

Al-Tsa'laby, Al-Imam Ibn Ishag Ahmad bin Ibrahim, Oishash 
al-Anbiya'iTT. Baerut-Libanon, al-Makrtabah al- 
Sya'biyah. 

Al-Wahidi, Abu al-Hasan, “ali Bin Ahmad., Marah Labid Tafsir 

al-Nawawy. TT, CV. Nur Asia. 

Ba'lawy, “Abdurrahman Bin Muhammad Bin Husain, Bugyah 
al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatawa ba'di al-Aimmah min 
“Ulama al-Muta'akhirin. TT. Bandung, PT. Al-Ma'arif. 

Badran, Badron Abu al-Aynayn, Hugug al-Awlad Fi al- 
Shari'ah al-Islamiyah, TT, TT, Muassasah Syubban al- 
Jam'iyah. 

Bafadhal, Mauhammad Bin “Abd al-Gadir. TT, Kitab al-Nikah. 

Mojo Kediri, Muhammad “Usman. 

Dahlan, Ahmad Bin Zainy, Majmu' Arba'l Rasail. TT. 
Surabaya, Maktabah Muhammad Bin Ahmad Nabhan wa 
Awladih. 

Gunawan Ary H., Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis 
Sosiologi tentang pelbagai Problem Pendidikan. 2000. 
Jakarta, Rineka Cipta. 

Hanafi, Mukhlis M. dkk., Pelestarian Lingkungan Hidup 
(Tafsir Al-Gur'an Tematik). 2012. Jakarta, Kementerian 
Agama. 

Hasan, Aliah B. Purwakania, Psikologi Perkembangan Islami 
Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia dari 
Prakelahiran hingga Pascakematian. 2006. Jakarta, PT. 
RajaGrafindo Persada. 

Hasan, Muhammad Tholhah, Apabila Iman Tetap Bertahan. 
2007. Jakarta, CV. Dipa Pustaka. 

Imam Nawawi al-Bantani, Nihayah al-Zayn Fi Irshadi al- 
Mubtadi'in, Tanpa tahun. Semarang, PT. Toha Putra. 


194 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif Ceramah-Ceramah di 
Kampus. 1988. Bandung, Mizan. 

Khalaf, Abdul Wahab, Tm Ushul Figh. 1956. Kairo Mesir, 
Maktabah al-Da' wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar. 

LN, Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan 
Remaja. 2007. Bandung, PT. Rosdakarya, 

Ma'mun Sykuron, Risalah Pemantapan Ahli Sunnah wa al- 
Jama'ah. 1988. Jakarta, PP. Daarul Rahman. 

Ma'mun Syukron, Risalah Pemantapan Ahlissunnah Wal 
Jama'ah. 1988. Jakarta, Daarul Rahman. 

Ma'sum bin “Ali, Amthilah al-Tasrifiyah. TT. Semarang, 
Pustaka al-Alawiyah. 

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama 
Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. 
2009. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

Mujib, Abdul, Fitrah dan Kepribadian Islam Sebuah 
Pendekatan Psikologis. 1999. Jakarta, Darul Falah. 
Purwanto, Ngalim, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis 1998. 

Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. 

Suja', Abu, Matn al-Tagrib. TT. TT, Bandung, PT. al-Ma'arif. 

Salim, Ahmad Husain Ali, Al-Maradh wa al-Syifa fi al-OGur'an. 
Tej. Muhammad Al-Mighwar, Terapi Al-Gur'an untuk 
Penyakit Fisik dan Psikis Manusia. 2006. Jakarta, Asta 
Buana Sejahtera. 

Shata, Sayid Bakri bin Muhammad, IY'anah al-Talibin. TT, 
Bandung, PT. Ihya Kutub “Arabiyah. 

Syahidin, Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di 
Perguruan Tinggi UmumStudi Kasus Di IKIP Bandung 
Tahun 1966 — 1999. Disertasi, 2001. Jakarta, SPs UIN 
Syarif Hidayatullah. 

Syaltut, Mahmud, Al-Fatawa Dirasat li Musykilat al-Muslim 
al-Mu'ashir fi Hayatih al-Yaumiyah wa al- Ammah. 
Edisi ke 3. TT. TT, Dar al-Galam. 

Tafsir al-Usyr al-Akhir. Edisi 15. 1428 H. www.tafseer.info. 
Email, infotafseer.info. 

Tutik, Titik Triwulan, dkk., Membaca Peta Politik Nahdlatul 
“Ulama: Sketsa Politik Kyai dan Perlawanan Kaum 
Muda NU. 2008. Jakarta, Prestasi Pustaka. 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


195 


& NT PRPPPR 2 apa PARA 


IIA ASK AKA TIA LA A SSS SLS SAYA 


OK 


PISTT ISI IT: 


Es “ing 
P - 


F1 VALLEN EL LL OL OLO OELAA Aa 


LITT SI DI SPS SP IDT PI GPS na 


SN 3 
Pe .ij 


196 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Dr. H. Kurnali Sobandi, M.M. Lahir Di Karawang, 02 
September 1970 dari pasangan dari seorang ayah H. Sobandi 
dan ibu Hj. Nasiah (Almh), sejak awal Desember 1995 
merantau dan menetap tepatnya di Kp. Bulaktemu Rt 04/02 
Desa Sukabudi Kec. Sukawangi Kab. Bekasi dengan aktifitas 
membuka kegiatan Yayasan Pendidikan Islam Darurrohman 
Sukawangi Pimpinan Dr. KH. Marsudi Syuhud, M.M. 
(Sekjen PBNU Jakarta), mengajar ngaji anak-anak kampung, 
membuka pesantren liburan, ceramah keliling kampung, 
dan mengajar B. Inggris di SDN Bulaktemu 1 dan 2, dan 
mengajar kursus B. Inggris untuk guru-guru SDN Se Kec. 
Tambelang (sebelum dimekarkan). Riwayat Pendidikan 
Formal: Diawali lulus SDN Tegalwaru II tahun lulus 
tahun 1984, melanjutkan ke MTsN Serang Banten tahun 
lulus tahun1987, kemudian ke MAN Babakan Ciwaringin 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


197 


198 


Cirebon Jurusan Syari'ah lulus tahun 1990, S1 ditempuhnya 
di IAIN SGD Cirebon Fak. Tarbiyah Jurusan B. Arab lulus 
tahun 1995, selanjutnya Pendidikan S2 ditempuhnya di 
STIMA IMMI Jakarta dengan Prodi Manajemen konsentrasi 
Manajemen Pendidikan lulus tahun 2008, dan kemudian 
mulai semester genap tahun 2010 hingga 28 Februari 2014 
menyelesaikan studi S3 di UIN Syarif HidAyatullah Jakarta 
dengan memilih peminatan pada pengkajian Islam dan 
konsentrasi Pendidikan Agama Islam. Riwayat Pendidikan 
Non Formal: Pendalaman agama diawali di Pesantren At- 
Thohiriyah Serang Banten dari tahun 1985-1987 dengan 
pengasuh KH. TB. Hasyuri Thahir (Rois Syuriyah PCNU 
Kab. Serang Banten), lalu melanjutkan ke Pesantren Kebon 
Jambu Al-Malatiyah Babakan Ciwaringin Cirebon dari tahun 
1987-1994 yang diasuh oleh KH. Muhammad, ke Pesantren 
Al-Ikhsan Beji Purwokerto 1995 dengan pengasuh KH. Abu 
Hamid dan Direktur AEDS KH. Syarif HidAyatullah, BA. 
Pengalaman Kerja: Karirnya diawali 1996 sebagai Kepala 
SMP Darurrohman Sukawangi Kab. Bekasi hingga sekarang, 
dari pada tahun 2005 diangkat menjadi PNS di lingkungan 
Kantor Kemenag Kab. Bekasi tepatnya menjadi guru B. 
Arab di MTsN Cikarang Kab. Bekasi, dan dari tahun 2006 
hingga sekarang diperbantukan menjadi Wakil Kepala SMK 
Islam Darurrohman Sukawangi Kab. Bekasi. Sertifikat/ 
Penghargaan: Aktif mengikuti seminar dan pelatihan. Di 
antaranya Pelatihan Manajemen Zakat Lazisnu, Penghargaan 
Tanda Penghargaan Lencana Pancawarsa Ii Kwarda Gerakan 
Pramuka Jawa Barat, Pelatihan ESO Basic Training ESO 
Leadership Training, Kursus B.Inggris Training Of Trainer 
A.E.D.S Pesantren Al-Ikhsan Beji Purwokerto Jawa Tengah, 
dan Seminar Metode Terjemah Cepat Al-Ouran Dan Kitab 
Kuning. Tulisan yang telah Diterbitkan: Pengembangan PAI 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Sebagai Budaya dalam Pembentukan Karakter Siswa (Studi 
Kasus di SMP Islam PB. Soedirman Jakarta), Metodologi 
Pengajaran PAI, Catatan Khatib Kampung: Kumpulan 
Materi Ceramah Agama Islam, dan Khatib Kampung Ke 
Kota: Seri Kumpulan Ceramah agama Islam. Tulisan yang 
belum Diterbitkan: Oomus Al-Mawahib fi Hilli Ishthilatahati 
Alfadzi al-Tagrib, Al-Rintihan fi Tarjamati domiu al- Ihugyan 
(Nadzam B. Jawa), dan Dam'atu al-Anamil fi Tarjamati al- 
Awamil (Nadzam B. Indonesia). Pengalaman Organisasi. 
Ketua II KKKS (koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial) 
Tingkat Kab. Bekasi 2010-2015, Ketua Tanfidziyah MWC 
NU Kec. Sukawangi 2007-2009 dan 2009-2014, Ketua 
IPHI Kec. Sukawangi 2011-2016, Ketua II DMI Kab. Bekasi 
2011 s.d 2016, Pengasuh Pesantren Barokah Darurrohman 
1998-sekarang, Wakil Ketua BPD 1998-2001. Ketua 
Yayasan Asrama Perguruan Islam Nurussamat (YAPINUSA) 
2014 s.d Sekarang. Data Keluarga. Pada hari Sabtu tangal 
23 Nopember 1996 menikah dengan seorang istri tercinta 
Hj. Nunung Sudarti Akhmadi Putri, S.Pd.I dari pasangan 
ayahanda H. Saduh Akhmadi dan Hj. Ros Rohaya (ketua 
II Yayasan Pendidikan Islam Darurrohman Sukawangi Kab. 
Bekasi), dan dikaruniai anak-anak tercinta Muhammad Reja 
Najib, Muhammad Fachru Al Razy Irham, Muhammad 
Rumy Nazlu Ramadhan., dan Tazkiatu Nufus Disingkat 
KINGFOURER (KI-Kurnali NG-NununG 4R- Reja, Roji, 
Rumy, Ratu) 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 199 


LEMBAGA DAKWAH 
NAHDLOTUL "ULAMA 


LEMBAGA TAKMIR MESJID & LANGGAR 


NAHDLOTUL “ULAMA 


200 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


Endoramen 


Buku “Khatib Kampung Saba Kota” yang ditulis oleh saudara 
Dr. H. Kurnali Sobandi, M.M. adalah buku yang enak dibaca, 
mudah dipahami, karena buku ini berangkat dari pengalaman 
penulis sebagai guru dan muballigh. Dengan demikian, buku 
ini menjadi penting untuk dibaca oleh para muballigh, dai, 
pada khatib sebagai bahan pengayaan dalam menyampaikan 
pesan-pesan Islam yang ramah, dan damai kepada masyarakat. 
Cikarang, 15-04-2015 

Drs. H. Darip Priana, M. Ag 

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Bekasi 


Setelah membaca dan memerhatikan buku “Katib Kampung 
Saba Kota” yang ditulis oleh Dr. H. Kurnali Sobandi, 
M.M. saya menganggap bahwa keberadaan buku ini sangat 
bermanfaat bagi calon da'i, muballigh, penceramah, dan juga 
para santri, pelajar, dan mahasiswa yang memiliki keinginan 
untuk terjun mendalami bidang dawah. Di samping itu 
semua, buku ini simpel, mudah dicerna (mauidzah hasanah) 
sebagai bahan da'wah di berbagai lapisan masyarakat. 
Cikarang, 15-04-2015 
Drs. H. Jaelani, H.R., M.Pd. 
Kasi PD. Pontren Kantor Kemenag Kab. Bekasi 


KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


201 


202 KHATIB KAMPUNG SABA KOTA: SERI KUMPULAN MATERI CERAMAH AGAMA ISLAM 


PONDOK PESANTREN 


Barokah Darurrohman 


SUKAWANGI — BEKASI -— JAWA BARAT 


MM aa 
Na Da 
Na Ba“ Mi Da GG Gb 
- 


an 
s 
- 
td 
a 
Iv) 
2 
d 
- 
d 
4 
» 
(7) 


